-CINUX 


Linux merupakan trademark dari Linus Torvalds. Linux di sini merupakan pemendekan dari GNU/Linux. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


erubah...! 


nda masih ingat film anak-anak 
“Ksatria Baja Hitam” yang selalu 


berubah pada saat yang tepat? Den- 
gan cara dan tujuan berbeda, yaitu untuk 
memenuhi keinginan dan kebutuhan pem- 
baca, kami kembali melakukan perubahan 
bentuk InfoLINUX. Tentu tidak tiba-tiba, 
tapi setelah melalui evaluasi yang men- 
dalam. Seperti yang Anda lihat pada edisi 
ini, perubahan tidak hanya terjadi pada per- 
wajahan atau layout, namun juga isi dan cara 
penyajian. 

Mulai dari sampul muka, warna, dan 
tulisan dibuat mencolok agar Anda mudah 
mengenali InfoLINUX di antara puluhan 
majalah yang terpampang di lapak agen, 
pengecer, atau rak toko buku. Untuk 
memudahkan Anda menghubungi kami, 
halaman pengantar ini dilengkapi alamat- 
alamat e-mail anggota tim kami yang 
banyak berhubungan dengan pembaca. Se- 
dangkan susunan pengelola majalah, kami 
pindahkan ke halaman terakhir, menjadi 
satu dengan preview edisi mendatang. 

Profil pilihan InfoLINUX, yang selama 
ini menghabiskan dua halaman untuk satu 


PERKAWINAN 


tokoh, mulai edisi ini menampilkan profil 
singkat dua pribadi yang memiliki peran di 
dunia Linux dan open source. Halaman profil 
ini kami gabung dengan rubrik Berita. 

Kami menambah rubrik baru, yaitu “Adu 
Software”, “Ulasan Distro”, dan “Ulasan 
Buku”. “Adu Software” membahas perband- 
ingan antara software-software di Linux. Ula- 
san Distro mengupas paling tidak dua distro, 
dari lebih seratus distro yang ada saat ini. 
“Ulasan Buku” tidak hanya menampilkan 
buku dari dalam negeri, namun juga buku 
berbahasa asing yang baru beredar. 

Ulasan CD mengalami perombakan, 
yang dilengkapi petunjuk praktis menggu- 
nakan paket-paket yang ada di dalamnya. 
Demikian pula “Ulasan Hardware”, rang- 
kumannya tidak hanya berbentuk angka, 
namun juga grafik untuk memudahkan 
pembaca dalam menentukan pilihan. 

Salah satu anggota tim redaksi yang 
baru bergabung dengan kami untuk 
melakukan perubahan besar ini adalah E. 
Wiryadi Salim. Alumni jurusan Matematika 
FMIPA ITB ini dapat dihubungi melalui 
wiryadi@infolinux.co.id.N 


www.infolinux.web.id 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


RUSMANTO PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 

mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www.infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau pemesanan 
edisi-edisi sebelumnya: 

Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 


INFOLINUX 08/2004 


3 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


InfoLINUX 08/2004 


Indeks 


di 


Dari Redaksi 3 
Indeks 4 
Berita dan Profil 


Gerakan Open Source Menguasai Eropa 6 
Java Open Source Akan Menjadi Kenyataan 7 
Gaim di Dunia IM yang Tertutup 7 
Profil: Afnindar, Developer KDE dari Jogja 7 
HP Memberi Dukungan ke MySOL dan JBoss8 
Kolaborasi Linux, HP dan DreamWorks 8 
Menghasilkan Shrek 2 


WineX Terbaru Untuk Game di Linux 9 
Kode BIOS Intel Menjadi Open Source 9 
Profil: Shelly, Ingin Berbisnis di 9 
Bidang Linux 

Opini 

I Made Wiryana: 10 
Jangan Sinis dulu dengan Proyek 

Plat Merah 

Budi Rahardjo: 11 


Teori dan Praktek dalam Pengembangan 
Software 

Michael S. Sunggiardi: 12 
Kesempatan untuk Berkarya di Dunia Global 
Surat Pembaca 13 


Pengantar Ulasan 14 


4 INFOLINUX 08/2004 


dan Mesin 


Dunia komputer, seperti dunia kita sehari-hari, 
adalah dunia penuh keanekaragaman. Na- 

mun bagaimanapun , kita harus tetap mampu 
mendapatkan yang.terbaik. Harus mampiffetap 
berkomunikasi, walau dengan emulator sekalipun: 


Ulasan Hardware 
Relion Enduro HM-C13 
ECS G900 


Maxtor DiamondMax Plus 9 200 GB SATA 


Samsung SP1614C 160 GB SATA 


Seagate Barracuda 7200.7 120 GB SATA 


Integral Fax Modem V.92 


Ulasan Distro 
Fedora Core 2 
Damn Small Linux 0.7 


Ulasan Software 
Kalzium 0.9.3 
Kontact 0.8.1 

JuK 2.0.1 

Kstars 1.0 


Ulasan Game 
Gem Drop X 
Lbreakout2 


Ulasan Buku 

Linux for Non-Geeks 

The Linux TCP/IP Stack: Networking 
for Embedded Systems 

Panduan Mudah Membuat dan 
Mengelola Web Hosting 


Pengantar Adu Software 


www.infolinux.web.id 


24 


Adu Software 
Software Kompresi 


Ulasan CD 
Info CD 
Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
Serial ATA? 


Klinik 


Tutorial 

Local Printer pada Diskless System 
Implementasi .NET dengan Mono 
SciLab: Pemodelan Sistem Kontrol 
Dial-up Cepat di SuSE 

Simulasi Berbagai Fungsi Dasar 
StarOffice dengan Macro 

Membaca Proses dengan Shell Script 
Presentasi dengan LyX Melalui 
Acrobat Reader 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 


80 


82 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


6 


MNexedi dan Mandrakesoft mengumum- 
kan sebuah revolusi pada Desktop Linux: 
rentalinux Desktop Linux Server. Untuk kali 
pertama, organisasi dapat memperoleh 
keuntungan dari kekuatan Mandrakelinux 
Desktop tanpa investasi, tanpa instalasi 
software, dan tanpa perubahan hardware 
atau jaringan yang sudah ada. “renta- 
linux Desktop Linux Server” merupakan 
solusi yang menyediakan kekuatan dari 
5004 aplikasi Mandrakelinux Desktop 
untuk warisan PCs, Macintosh, Unix 
Workstations, atau untuk client-client 
kecil. Solusi Nexedi rentalinux Desktop 
Linux Server mengombinasikan rental 
hardware server, setup software, custom 
configuration, dukungan, dan layanan 
maintenance dalam sebuah paket yang 
membuatnya lebih mudah. Dan cara yang 
paling efektif untuk menyediakan aplikasi 
Desktop Linux kepada jaringan berukuran 
kecil hingga menengah. 


MRilis terakhir dari Gnome 2.6, mem- 
bawa perubahan besar bagi pengguna un- 
tuk menavigasi dan mengatur file sistem, 
meruntuhkan hal-hal yang dinggap terlalu 
mirip dengan Windows. 


MTerra Soft Solutions, Inc., pengembang 
terdepan dalam solusi Linux PowerPC ter- 
integrasi, telah mencapai dukungan Linux 
tahap awal untuk Apple G5 Xserve dan 
Cluster Node. 


MKebijakan baru dari Microsoft untuk 
melisensi paten-paten miliknya membuat 
para pendukung software open source 
khawatir bahwa perusahaan tersebut 
akan menggunakan sistem pemerin- 
tahan yang payah untuk melindungi hak 
intelektual untuk mengalahkan Linux dan 
software lainnya yang menjadi saingan di 
pasar TI. 


MAkan terjadi secara perlahan, tetapi 
Linux dan Windows akan menjadi data 
center yang penting sebagai sistem 
operasi yang lebih dewasa, dipercaya, 
dan terus membuat indera ekonomi yang 
baik, menurut Carl Greiner, Senior Vice 
President dari layanan penelitian teknologi 
dari Meta Group, Stamford, Conn. 


INFOLINUX 08/2004 


Gerakan Open Source 
Menguasai Eropa 


aa Indonesia dengan IGOS-nya, 
tampaknya gerakan open source pun 
menjamur di beberapa negara di Eropa. 
Gerakan open source membuat kemajuan 
yang penting pada unit-unit pemerintahan 
Eropa di Jerman, Norwegia, dan Bulgaria, 
sebagai rencana strategi pengusulan peng- 
gunaan software open souce Linux. 

Brandenburg Cabinet, sebuah badan 
pemerintahan daerah di Jerman, menye- 
tujui rencana strategi lima tahun yang 
membolehkan konsep penggunaan software 
open source pada pemerintah sebagai hal 
“modern dan inovatif”. Gerakan Branden- 
burg ini diikuti gerakan lain di Munich, di 
mana dibuat keputusan untuk memindah- 
kan sebanyak 14.000 komputer secara ber- 
tahap dari software Microsoft ke program- 
program open source berbasis Linux. Proses 
pemindahan ini dijadwalkan akan selesai 
pada tahun 2009, dan dewan kota Munich 
menyediakan dana 42 juta dollar untuk 
menjalankan rencana ini. 

Di bagian lain di Eropa, di Bergen, Nor- 
wegia, pemerintahan secara resmi mengins- 
talasi Linux menggantikan Windows dan 


www.infolinux.web.id 


Unix. Pergantian ini dilakukan dengan dua 
tahap. Pertama, 20 server database Oracle 
—yang mendukung aplikasi kesehatan dan 
kesejahteraan kota—yang berjalan pada 
HP-UX diganti SuSE Linux Enterprise 
Server 8 yang berjalan pada server HP Integ- 
rity Itanium 64-bit. Kedua, migrasi jaringan 
pendidikan kota dan konsolidasi dari 100 
server aplikasi Windows ke 20 IBM eServer 
BladeCenters yang berjalan pada Linux. 
“Sebagai tambahan terhadap keun- 
tungan berbasis TI (Teknologi Informasi) 
dari migrasi ke Linux, kami menggunakan 
model bisnis yang tidak mengikat kami 
dengan rancangan solusi dari satu vendor 
saja. Dengan bermigrasi ke Linux, kota 
Bergen memiliki model bisnis yang terbuka 
dan demokrasi dan kami percaya bahwa tin- 
dakan ini akan menjamin tahap yang lebih 
tinggi dalam hal kebebasan untuk memilih, 
operasi yang lebih efisien, dan penghematan 
biaya yang sangat besar yang akan mengun- 
tungkan buat masyarakat,” kata Janicke 
Runshaug Foss, CIO dari kota Bergen. 
Proyek Bergen ini diharapkan akan 
segera rampung pada akhir tahun ini. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Java Open Source Akan 


» Id 


Menjadi Kenyataan 


« 


ami belum memikirkan bagaimana 
membuat Java menjadi open source 
—tapi pada poin tertentu, hal itu akan 
terjadi”, demikian kutipan dari Juru Bicara 
Teknologi Java dari Sun, Raghavan Srivi- 
nas. Beliau menambahkan, “Mungkin hari 
ini, besok, atau dua tahun pelaksanaan”. 

Ini merupakan kali pertama pihak Sun 
secara eksplisit menyatakan keinginan- 
nya untuk meng-opensource-kan Java. 
Sebelumnya telah dikutip pernyataan dari 
perwakilan Sun yang mengatakan bahwa 
teknologi Java “cukup terbuka” dengan 
formatnya saat ini. Sedangkan, komunitas 
Java menjadi terbagi berdasar apakah Java 
yang open source ini akan memberikan 
keuntungan. 

Pada awal tahun ini, wakil dari free dan 
open source Eric Raymond dan Richard 
Stallman mengharapkan Sun agar meng- 


open source-kan teknologi Java agar dapat 
lebih diterima dalam komunitas developer 
dan kebebasan untuk mengeksploitasi po- 
tensialnya. 

Namun demikian, pihak-pihak lain 
—termasuk Sun—percaya bahwa yang 
menjadi rintangan dan perhatian utama 
adalah masa depan dari brand Java dan 
kompatibilitasnya. — Ketakutan 
mereka adalah jika teknologi Java dapat 
dicabangkan dan atraksi Java yang “write 


utama 


once, run everywhere” akan sirna, membuat 
penggunaan bahasa programming dan plat- 
form Java menjadi kurang menarik. Banyak 
yang melihat, Java Community Process 
(CP), yang menghadirkan evolusi Java oleh 
beberapa ahli industri, misalnya dari Sun, 
IBM, Nokia, dan BEA, sebagai suatu yang 
kurang sempurna tetapi diperlukan pada 
prosesnya. ( 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Gaim di Dunia IM yang 
galm 


Tertutup 


aim, client Instant Messenger (IM), 
Ga merupakan salah satu proyek 
pengembangan open source yang aktif, ha- 
dir dengan rilis perkembangan terbarunya, 
yaitu versi 0.79. 

Gaim merupakan client instant mes- 
senger yang multiprotokol, multiplatform 
yang mengakses jaringan MSN Messenger, 
AOL AIM, ICO, Yahoo!, IRC, Jabber, Gadu- 
Gadu, dan Zephyr dan berjalan pada plat- 
form Linux, Mac OS X, dan Windows. 

Dengan terhubung secara terbuka me- 
lalui jaringan IM besar dan IM yang open, 
proyek ini realistik mengenai permainan 
kucing-tikus yang dilakukan agar dapat ter- 
hubung ke platform IM yang komersial. 

Berdasarkan pemimpin pengembang 
Gaim, Sean Egan, karena pengguna dapat 
memperoleh software ini dari berbagai 
sumber, mereka tidak dapat mengetahui se- 


cara pasti angka pengguna Gaim ini. Tetapi 
Egan mengatakan, bahwa rilis sebelumnya 
(0.77) terhitung 245.285 download yang 
dilakukan dari SourceForge dengan peng- 
guna Windows sekitar setengah dari jumlah 
tersebut. 

Namun bagaimana sikap dari para jarin- 
gan IM? Dari Jabber tidak masalah dengan 
hal ini, lain halnya dengan MSN dan AOL 
yang menentang. 

“Jika protokol diimplementasikan den- 
gan sesuai, tidak banyak yang dapat mer- 
eka lakukan untuk menghentikannya,” jelas 
Egan. “Yahoo! sering memberikan masalah 
akhir-akhir ini.” Aa 


www.infolinux.web.id 


Afnindar 

Dengan mengasah 
ilmu, semakin lama kita 
akan semakin tahu 


Developer KDE 
dari Jogja 


MModel pengembangan program open 
Source memungkinkan siapa saja dapat 
bergabung sebagai tim developer. Setelah 
Ariya Hidayat—penulis Buku Mini Mandrake 
9.0 dan mantan Redaktur InfoLINUX —kini 
Afnindar juga berhasil masuk sebagai ang- 
gota tim developer KDE (www.kde.org). 

Keterlibatan Afnindar ini bermula ketika 
ia tergila-gila pada tampilan desktop KDE 
yang menjadi default di SuSE, yang sangat 
mudah dikustomisasi, dan sangat elegan. 
Menurut Afnindar, mengoprek desktop 
KDE cukup menyita waktu yang agak 
lama, karena harus membedah juga KDE- 
API Reference. Ia kemudian membangun 
CVSUP, sebuah “culture” bagi programer 
berorientasi objek yang mengerjakan se- 
buah proyek secara bersama-sama dalam 
sebuah tim. Ia mengonsentrasikan diri di 
bagian pengembangan kde-core, kde-core- 
devel, dan kde-devel. 

Apa alasannya bergabung dengan 
developer KDE? “Pengalaman yang saya 
peroleh begitu luar biasa karena saya 
dapat mengenal kultur atau budaya, etika, 
dan memperoleh ilmu dari programer- 
programer yang ada di luar negeri. Alasan 
lain mengapa saya tertarik dan ikut dalam 
development KDE Desktop Environment ini 
adalah kebebasan atau free dalam menu- 
angkan ide dan pemikirannya mengenai 
apa yang bisa dibangun bersama demi ke- 
stabilan dan kemajuan KDE. Dan semuanya 
adalah bersifat sukarela,” jawabnya penuh 
semangat. 

Afnindar telah satu tahun aktif di KDE 
development. Ia mengajak para programer 
yang ada di Indonesia untuk menyalurkan 
bakat dan kreativitas di KDE. “Dengan 
mengasah ilmu, semakin lama kita akan 
semakin tahu,” katanya. A 


INFOLINUX 08/2004 7 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


8 


MNokia telah memberikan dana bantuan 
kepada Yayasan Mozilla untuk mengem- 
bangkan browser yang dapat berjalan 
pada peranti kecil seperti ponsel dan PDA. 
Proyek ini, yang dinamakan Minimo, telah 
menghasilkan prototipe yang sudah bisa 
dijalankan. Banyak produk Nokia saat ini 
yang menggunakan browser Opera. 


MLinuxCertified Inc, vendor industri 
laptop Linux terdepan, memperkenalkan 
LC2430 Linux Laptop Computer yang 
sudah terinstalasi dengan Linspire 4.5. 
LC2430 didesain sebagai pengganti 
mobile workstation UNIX yang mahal dan 
membutuhkan  aplikasi-aplikasi yang 
butuh power besar. 


MLinus Torvalds, pencipta kernel Linux, 
pindah dari California ke Portland. Dia 
mengatakan bahwa dia ingin berada di 
lokasi yang lebih sehat dan lebih tenang 
dari pada Silicon Valley, dan dia akan pin- 
dah setelah anak-anaknya menyelesaikan 
sekolahnya. 


Mintel memindahkan teknologi processor 
Pentium 4 dan Celeron dan kapabilitasnya 
kedalam ruang mobile dengan empat 
Chip baru menargetkan ke pasar mobile- 
desktop. 


MDalam gerakannya untuk berkompe- 
tisi dengan saingannya, Intel, pembuat 
chip Advanced Micro Devices (AMD) 
mengumumkan empat processor desktop 
terbaru yang dibuat dengan basis paket 
930-pin baru yang menurut mereka akan 
memperkuat dukungan memory dan 
mempercepat performa. 


MIBM dalam kerjasamanya dengan 
pihak All England Lawn Tennis Club 
(AELTC), organisasi yang menyelengga- 
rakan Wimbledon, mengimplementasikan 
sistem berbasis Linux untuk memberikan 
kekuatan teknologi web yang akan 
diakses oleh penggemar tenis yang ingin 
mengikuti pertandingan secara online. 
IBM menginstalasi Tivoli Intelligent 
ThinkDynamic — Orchestrator dengan 
dukungan Linux untuk mengatasi trafik 
situs web. 


INFOLINUX 08/2004 


HP Memberi Dukungan pada 


MySOL dan JBoss 


erakan yang dilakukan HP ini adalah 
Ce pemakaian database open 
source MySOL dan aplikasi server open 
source JBoss pada server-nya. Hal ini terli- 
hat seperti usaha menandingi gerakan IBM 
yang mendorong pemakaian Linux selama 
tiga tahun ini. 

IBM memposisikan Linux sebagai kompe- 
titor “hidup” dari Windows dan Unix dalam 
perhitungan bisnis. Tetapi menurut pen- 
gamat, IBM selama ini menolak menawarkan 
Linux atau software open source yang bersa- 
ing dengan DB2 dan WebSphere, branded 
database dan server aplikasi miliknya. 

HP dapat menggunakan ini sebagai 
sekutunya untuk merebut pasar dari IBM 
dengan menawarkan dua software tersebut 
yang mempunyai suara “nyaring” di pasar. 

Kerja sama HP dengan JBoss dapat juga 
berakibat kompetitif yang berat dengan 


2 Ba Pa 


0 Ibos5 


inven 


BEA Systems, yang berkompetisi dengan 
“kejam” dengan kedua IBM dan JBoss 
Inc. pada pasar aplikasi server J2EE. HP 
dan BEA memiliki hubungan erat dalam 
menjual software platform BEA WebLogic 
pada server-server HP. MySOL dan JBoss 
berharap agar mereka akan mendapatkan 
keuntungan dari gerakan yang dilakukan 
Hewlett-Packard ini. 

Juga sebagai sekutu dari Microsoft, 
HP harus hati-hati menjaga jarak kom- 
petitifnya. Perusahaan HP, akhir-akhir ini 
memperlihatkan hal “ajaib” dari para ko- 
leganya, mengumumkan join deal dengan 
pesaing Microsoft termasuk dengan Apple 
Computer di bulan Januari dengan sebuah 
HP-branded iPod. Dan pertengahan tahun 
ini, HP bergabung dengan Novell dalam 
menawarkan SuSE Linux Desktop pada 
mesin HP dan Compag. ta 


Kolaborasi Linux, HP dan 
DreamWorks Menghasilkan 


Shrek 2 


akhluk gergasi (Ogre) yang ber- 

warna hijau yang bernama Shrek 
dan ditemani Donkey yang sangat cerewet 
dan Kucing Bersepatu Boot bertualang 
demi memperoleh kembali cinta istrinya, 
Fiona yang direbut oleh Pangeran Tampan 
(Prince Charming). Cerita singkat ini di- 
ambil dari film animasi Shrek 2, produksi 
DreamWorks. 

Perusahaan DreamWorks, yang se- 
belumnya membuat film animasi Shrek, 
memilih Hewlett-Packard (HP) 
menjalankan utility-based pada lingkun- 


untuk 


gan enterprise, menggunakan HP Utility 
Rendering Service (URS). URS ini mencari 
permasalahan yang nyata dan mahal dalam 


membuat animasi digital. URS menye- 


www.infolinux.web.id 


diakan solusi simpel, fleksibel untuk men- 


gatur power komputasional besar yang 
dibutuhkan untuk me-render film animasi 
berkualitas tinggi. 

Dengan bangunan komputer berbasis 
server HP ProLiant DL360 yang berjalan 
dengan Linux dan network switch HP Pro- 
Curve. Dan terhubung dengan jaringan 
kecepatan tinggi ke studio DreamWorks 
Animation untuk menyediakan internal 
data center yang luas. Sistem URS ini men- 
gizinkan DreamWorks untuk mengambil 
kapasitas on demand saat rendering. ta 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Winex Terbaru untuk 


Game di Linux 


Pa menggembirakan bagi kaum 
gamer Linux, TransGaming Technolo- 
gies pada bulan Juni kemarin mengumum- 
kan rilis versi 4.0 dari produknya, WineX. 
Produk ini, mengizinkan games-games 
Windows untuk berjalan di Linux, dan 
telah berganti nama menjadi Cedega. Ce- 
dega 4.0 termasuk di dalamnya dukungan 
pada Microsoft DirectX 9.0, yang secara 
signifikan memperluas skup dan pengggu- 
naannya pada games-games terbaru untuk 
gamer-gamer Linux, menurut TransGam- 
ing. 

Penggantian nama merupakan tanda 
kedewasaan produk, dari co-CEO dan 
Presiden TransGaming Vikas Gupta dalam 
sebuah wawancara. Dia mencatatkan bahwa 
nama “WineX” diawali sebagai nama kode 
kebuntuan”. 


internal dan “mencapai 


Dengan rilis baru ini, perusahaan merasa 


bahwa produk telah berkembang secara 


substansial. 

“Cedega” merupakan aplikasi yang mem- 
buat port semacam wine. Sederhananya, apli- 
kasi ini mengindikasikan kemampuan untuk 
mem-port game-game Windows ke Linux 
sesuai dengan level kepuasan yang tinggi. 

Versi yang terbaru ini, mempunyai ke- 
mampuan lebih dalam hal grafis. Cedega 4.0 
juga termasuk di dalamnya kompatibilitas 
Linux terhadap game-game DirectX 9.0, 
seperti Battlefield: Vietnam dan Star Wars 
Galaxies 

Juga sudah termasuk dukungan tamba- 
han terhadap teknologi grafis Pixel Shader 
yang biasa digunakan banyak games untuk 
meningkatkan visual realism. Sebagai tam- 
bahan, TransGaming telah menambahkan 
peningkatan kompatibilitas dengan In- 
stallShield dan MSI installers. A 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Kode BIOS Intel Menjadi 


Open Source 


Kas telah mengumumkan sebuah joint 
venture dengan pembuat software Col- 
labNet untuk meluncurkan kode untuk 
teknologi firmware generasi baru di bawah 
sebuah lisensi open source. 

Berdasarkan informasi dari Intel, perusa- 
haan ini akan mengeluarkan apa yang dise- 
but firmware foundation code” di bawah 
open source Common Public License (CPL) 
tahun ini. Kode ini, beserta sebuah driver 
development kit, akan mengizinkan perusa- 
haan-perusahaan untuk mengembangkan 
updated kode BIOS (Basic Input Output 
System) demikian juga driver-driver hard- 
ware yang kompatibel. 

Di bawah term CPL, setiap peruba- 
han yang dilakukan pada fondasi kode akan 
dibuat tersedia untuk keseluruhan komu- 
nitas pengembang, termasuk pengembang 
hardware dan vendor silikon lainnya. 


face 
Item Specific Help 
(1.41 
Installed 0/S: 1 
Reset Configuration Data: INol Configures the MP 
» Cache Specification revision 
? I/O Device Configuration level. Some operating 
Disk Access Mode: ImosI systens will reguire 
Local Bus IDE adapter: IBothl 1.1 for compatibility 
# Advanced Chipset Control reason. 
intel 
. 
CollabNet, perusahaan yang menye- 


diakan kolaborasi pengembangan teknologi 
dan servis yang berbasis web, telah berkon- 
tribusi ke beberapa proyek besar open 
source, termasuk Apache, Eclipse, dan 
Python. 

Firmware foundation code baru dari 
Intel ini, berdasarkan proyek Tiano, ditulis 
dengan menggunakan bahasa program- 
ming C. 

Komunitas open source juga melun- 
curkan inisiatif yang sama, LinuxBIOS, 
yang bertujuan untuk mengalamatkan 
power management dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan komputer portabel 
berbasis Linux. Aa 


www.infolinux.web.id 


Shelly 

“Jangan segan-segan 
untuk mencoba dan 
jangan takut gagal...” 


Ingin Berbisnis 
di Bidang Linux 


MArhemi Dutimarshelly, yang biasa dipang- 
gil Shelly, adalah mahasiswi semester 
enam jurusan Sistem Informasi Universitas 
Bina Nusantara, Jakarta. Ia tertarik 
mendalami Linux setelah mengikuti suatu 
seminar Linux dengan pembicara Noprianto 
—Redaktur InfoLINUX—tentang kelebihan 
dan kekurangan Linux serta bagaimana 
membangun distro BIJAX. 

“Ketika Mas Nopri menunjukkan BIJAX, 
bentuknya teks semua tidak ada GUI. 
Namun herannya kok saya malah tertarik, 
padahal saya tidak mengerti apa-apa. 
Jangankan perintah Linux, DOS prompt saja 
saya tidak bisa,” cerita Shelly. 

Shelly aktif sebagai pengajar Linux di 
Bina Nusantara Computer Club (BNCC). 
Semenjak menjadi pengajar, Shelly mulai 
menggunakan Linux untuk mendengarkan 
musik, nonton film, akses Internet, chat- 
ting, dan masih banyak lagi. Shelly juga 
telah menulis beberapa artikel tentang 
Linux untuk majalah dua bulanan BITMAP 
(BNCC Technology Media and Press). 

“Di masa yang akan datang, saya ingin 
sekali mempunyai usaha yang bergerak di 
bidang Linux. Usaha kecilnya mungkin akan 
membuka warnet berbasis Linux. Selain itu, 
saya juga ingin menyosialisasikan Linux 
di daerah lingkungan rumah. Karena saya 
senang dengan dunia mengajar, saya juga 
punya niat untuk membuka semacam Linux 
Training Center jika sudah punya modal 
sendiri,” kata Shelly. 

Pesan Shelly kepada semua orang yang 
baru mau belajar Linux, “Jangan segan- 
segan untuk mencoba dan jangan takut 
gagal, karena kegagalan-kegagalan yang 
pernah kita alami akan menjadi pelajaran 
yang sangat berharga di masa yang akan 
datang.” A 


INFOLINUX 08/2004 9 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


I Made Wiryana 


emerintah Indonesia melalui Kementerian Ristek, Kominfo 
Ps LIPI telah memulai program Indonesia Goes Open 

Source disingkat IGOS (www.igos.web.id). Sejalan dengan 
diluncurkannya rencana itu, telah bermunculan pula suara-suara 
sumbang yang khawatir bahwa itu hanyalah berhenti sebagai 
seremonial atau proyek jangka pendek. Wajar saja, sebab banyak 
proyek pemerintah yang berhenti di tingkat itu. Ada juga yang 
berkomentar, rekan-rekan komunitas open source telah bermain 
politik. 

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, aktivitas dan inisiatif 
pemerintah tetap dibutuhkan untuk memperluas dan mem- 
percepat pengadopsian OSS (Open Source Software). Hanya 
bergantung komunitas, lembaga pendidikan atau perusahaan 
(bisnis) sepertinya masih sulit di Indonesia. Sebagai contoh 
tentang lisensi, siapa yang akan melakukan proses sosialisasi 
linsesi OSS ini ke kalangan pemerintah termasuk Dirjen HaKI? 

Isu tersebut sudah saya lontarkan 
ke komunitas lebih dari empat tahun 
yang lalu. Tetapi karena memang 
fokus komunitas dan pelaku bisnis 
OSS belum ke arah sana, belum ada 
usaha untuk melakukan hal itu. Un- 
tungnya ada proyek pemerintah, Soft- 
ware RI, yang melahirkan WinBi dan 
Kantaya. Di dalamnya juga termasuk 
proses penjelasan dalam kerangka hukum Indonesia. Badan 
pemerintah dapat melakukan hal-hal yang memang sulit 
dilakukan komunitas atau tidak menjadi fokus perhatian 
komunitas. 

Agar memudahkan komunikasi antartim IGOS dan komunitas 
dan pelaku bisnis, saya sarankan kepada tim IGOS untuk 
membuka hubungan yang lebih baik ke komunitas open source 
Indonesia. Tampaknya, pihak tim IGOS sepakat untuk melakukan 
hal itu dan mengharapkan keikutsertaan pihak komunitas. 
Direncanakan ada situs komunitas yang dapat memberikan 
masukan kepada tim IGOS. Situs ini pun dikelola dan dikem- 
bangkan oleh komunitas. 

Untuk melihat kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan 
IGOS, mungkin bisa kita lihat negara lain. Di Jerman, kegiatan 
pemerintah dan open source dapat dikatakan melaju kencang 


10  InfoLINUX 08/2004 


..di masa mendatang, 
pemerintah dapat menjadi 
penggerak perkembangan 
open source... 


Jangan Sinis Dulu dengan 
Proyek Plat Merah 


atau paling maju. Beberapa kota telah menerapkan GNU/Linux 
baik untuk server maupun untuk desktop. Proyek yang terbesar 
adalah kota Munich dengan sekitar 14.000 desktop dan kepolisian 
negara bagian Niedersachsen dengan proyek NIVADIS dengan 
desktop sejumlah 12.000-an. Dan yang baru saja diluncurkan di 
Linux Tag, distro Desktop Pemerintah Jerman yang disebut 
proyek ERPOSS berbasiskan Debian. 

Tentu saja semua itu tidak terjadi dalam enam bulan atau satu 
tahun saja. Semuanya melalui proses yang sudah cukup panjang. 
Salah satu situs yang dapat dijadikan masukan dalam perkem- 
bangan pengadopsian open source di kalangan pemerintah adalah 
Bundestux (www.bundestux.de|. Di situs ini tersedia informasi 
tentang kegiatan-kegiatan di negara lain dalam kaitannya dengan 
pengadopsian open source. Indonesia dengan WinBI dan Kantaya- 
nya juga sudah pernah diberitakan. Situs ini membantu pembuat 
kebijakan di pemerintah untuk melakukan perbandingan dengan 
negara lain, dalam kaitannya dengan 
pengadopsian OSS. 

Kelompok akademisi pun tidak 
tertinggal dalam mengakselerasi peng- 
adopsian OSS secara luas oleh peme- 
rintah. Mungkin ini bedanya dengan 
akademisi di Indonesia yang masih 
lebih suka sebagai pengekor industri. 
Sekelompok mahasiswa dari Tech- 
nischen Universitit Berlin menerbitkan buku tahunan (Jahre- 
buch) tentang open source. Dengan tinjauan dari sisi sosiologis, 
politis, ekonomis, dan teknologis. Buku ini tersedia bebas di si- 
tus Think Ahead (www.think-ahead.org|. 

Tentu saja kita harapkan hasil IGOS ini bukan surat keputusan 
atau rencana-rencana yang tidak pernah dilaksanakan di 
lapangan. Mudah-mudahan di masa mendatang, pemerintah 
dapat menjadi penggerak perkembangan open source dan 
tumbuhnya industri TI berbasiskan open source. Sehingga makin 
banyak timbul perusahaan penyedia layanan software open source. 
Sesuai dengan kata pepatah “Ada gula ada semut”, bila semakin 
banyak proyek pemerintah yang ditetapkan menggunakan soft- 
ware open source, akan semakin banyak juga para pemain open 
source di Indonesia. Kita tunggu saja gebrakan tim IGOS, tapi 
jangan lupa berikan masukan konstruktif kepada mereka.4 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Teori dan Praktik dalam 
Pengembangan Software 


ika kita rajin membaca jurnal, buku, dan tentu saja situs web, 
maka kita akan mendapati banyak artikel yang membahas 
mengenai teori dan metodologi pengembangan software. Ada 
anyak tulisan klasik (seperti buku Fred Brooks, The Mythical 
Man-Month: Essays on Software Engineering) ataupun metodologi- 
metodologi baru (seperti extreem programming dan agile method- 
ology). 

Anda dapat mulai memahami extreem programming dari 
www.extremeprogramming.org dan agile methodology dari 
agilemanifesto.org. Metodologi-metodologi baru lainnya dapat Anda 
pelajari dari www.martinfowler.com/articles/newMethodology.html. 
Menurut Martin Fowler, open source merupakan salah satu 
metodologi baru. 

Namun, jika kita lihat individu, perusahaan, atau organisasi yang 
mengembangkan software, tampaknya sebagian besar dari mereka 
tidak menggunakan teori atau metodologi yang dituliskan tersebut. 
Mengapa demikian? Apakah 
metodologi tersebut terlalu 
teoretis sehingga tidak dapat 
digunakan? Padahal semestinya 
teori tersebut sangat bermanfaat 
untuk menghasilkan software 
yang berkualitas baik dengan 
tepat waktu. Ataukah para pe- 
ngembang software ini yang malas dan tidak peduli? 

Hasil pengamatan saya yang dilakukan secara informal me- 
nunjukkan beberapa hal. Pertama, banyak pengembang software 
yang tidak tahu ada metodologi untuk pengembangan software. 
Banyak yang mulai mengembangkan software dari coba-coba dan 
kemudian terjun ke bisnis. Mereka menganggap bahwa pe- 
ngembangan software hanya sebatas melakukan pengodean (coding). 
Padahal, sesungguhnya banyak hal lain di luar sekadar pengodean 
saja dalam pengembangan software. 

Kedua, setelah sibuk dengan pekerjaan atau proyek, mereka tidak 
sempat lagi untuk membaca teori. Waktu mereka sebagian besar 
dihabiskan untuk “memadamkan api”, yaitu menangani masalah 
(bugs) dan memberikan hasil pengembangan kepada pemesan soft- 
ware tersebut. Ada juga kisah para programer yang ingin mencoba 
menerapkan metodologi tertentu, namun tidak diberi kesempatan 
oleh manajer yang mengepalai pengembangan software tersebut. 


www.infolinux.web.id 


banyak pengembang software 
yang tidak tahu ada metodologi 
untuk pengembangan software. 


Budi Rahardjo 


Seringkali manager ini juga tidak memiliki latar belakang (teori) 
pengembangan software. Mereka kebanyakan berasal dari dunia 
bisnis yang berbeda sehingga kurang menghargai metodologi 
pengembangan software. Mereka lebih percaya bahwa mengirimkan 
produk yang cepat—dengan apapun caranya —lebih baik daripada 
mengembangkan software dengan cara yang benar. Mereka tidak 
sadar bahwa cara ini akan menuai masalah di kemudian hari. 
Memperbaiki masalah pada software yang sudah terpasang jauh lebih 
mahal daripada memperbaikinya ketika sedang dalam taraf 
pengembangan. 

Masalah lain adalah ketidaktahuan tempat untuk mencari sumber 
referensi. Sebetulnya banyak sumber referensi yang bagus. Saya 
sendiri berlangganan majalah IEEE Software yang banyak membahas 
masalah teori dan praktis. Di sisi web, situs milik Joel Spolsky yang 
benama “Joel On Software” (www.joelonsoftware.com) juga menarik 
untuk dibaca. Oh ya, situs ini juga memiliki terjemahan dalam bahasa 
Indonesia. Mungkin ketidaktahuan 
sumber referensi ini bisa 
dipecahkan melalui mailing list 
atau situs web yang membahas 
masalah pengembangan software. 

Namun di sisi lain, meskipun 
tidak terlalu banyak, saya juga 
melihat ada pengembang software 
yang terlalu banyak berteori dan tidak menghasilkan produk yang 
dapat digunakan oleh publik. Mereka merasa lebih hebat bak dewa, 
sehingga tidak merasa perlu untuk turun ke bumi. Kebanyakan hal 
ini ditemui di lingkungan perguruan tinggi. Ah, saya pun berasal 
dari perguruan tinggi. Mungkin artikel ini pun terlalu teoretis untuk 
para praktisi pengembang software? 

Masalah teori dan praktik ini tentunya bukan masalah yang 
khusus terjadi di Indonesia saja. Ini adalah masalah yang terjadi di 
seluruh dunia. Organisasi pengembang software besar di luar negeri 
pun mengalami masalah yang sama. Ini bukan berarti sebuah 
pembenaran, akan tetapi ini merupakan sebuah peluang bagi Anda 
untuk mengalahkan pengembang software besar tersebut. Maukah 
dan sanggupkah Anda? 

Membuat keseimbangan antara teori dan praktik merupakan 
sebuah hal yang tidak mudah. Jika dapat melakukannya, kemung- 
kinan besar Anda akan sukses di dunia pengembangan software.4 


InfoLINUX 08/2004 II 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


enulis berkesempatan mengunjungi pameran teleko- 
P munikasi dan komputer terbesar di Asia Tenggara, 

CommunicAsia 2004, yang diselenggarakan di Singapura 
bulan Juni lalu. Dari hasil pemantauan berkeliling selama lima hari 
di lima hall sebesar JHCC, dapat diambil kesimpulan bahwa tren 
teknologi jaringan komputer lebih kepada sisi perawatan dan 
pengendaliannya dibanding perkembangan lainnya. Karena ada 
tiga hal yang merusak sistem Internet dan jaringan komputer 
sampai saat ini, virus, spam, dan worm. 

Virus bekerja dengan metode-metode yang sangat canggih, 
seperti membuat SMTP sendiri, sehingga mampu mengirim e-mail 
ke berbagai server secara otomatis. Virus juga menyerang jaringan 
dengan mengirimkan e-mail yang terus menerus dalam jumlah 
besar. Juga ada kejadian aneh, di mana terjadi saling menyerang di 
antara virus itu sendiri, seperti yang terjadi pada virus Beagle dan 
Netsky dan 1001 macam cara aneh 
dari virus yang akhirnya meng- 
ganggu dan merusak bandwidth dari 
jaringan Internet. 

Sementara itu, yang disebut se- 
bagai spam atau e-mail liar sudah 
sejak tiga tahun terakhir ini merusak 
ketenangan ber-e-mail, karena me- 
dia ini dianggap sangat tepat untuk 
berpromosi, menjual barang-barang yang agak riskan dijual di 
toko-toko tradisional. Dalam satu hari, kita dapat menerima spam 
yang jumlahnya sampai ratusan, lebih banyak dari e-mail yang 
semestinya kita terima. 

Spam ini terjadi karena semakin banyaknya “pengusaha yang 
tidak peduli” yang mengumpulkan alamat e-mail untuk kemudian 
dijual dalam bundel ribuan sampai jutaan alamat dalam satu CD 
ROM. Biasanya, spam terjadi pada user name atau nama e-mail 
yang umum, seperti michael@xxxx.net. 

Worm bekerja mirip virus, yaitu merusak sistem dengan lebih 
drastis lagi. Kalau virus harus diaktifkan oleh pemakainya, maka 
worm dapat melipatgandakan dirinya secara otomatis tanpa 
campur tangan pemakainya. Kalau dulu jenis worm hanya 
beberapa saja, saat ini jumlah worm sudah betul-betul meng- 
khawatirkan dan merupakan musuh jaringan komputer yang sulit 
dideteksi. 


I2  InfoLINUX 08/2004 


pengembangan software 
membutuhkan waktu yang 
lama dengan risiko terus 
mengeluarkan biaya... 


3 Kesempatan untuk 
@ Berkarya di Dunia Global 


Yang paling merisaukan adalah terjadinya kombinasi penularan 
dari ketiganya, yang akan betul-betul merusak jaringan yang kita 
miliki. Sampai 7540 bandwidth jaringan Internet hilang begitu 
saja oleh ketiga jenis perusak ini. Bahkan sudah banyak peranti 
jaringan seperti switch atau router yang rusak karena tidak tahan 
bekerja dan diserang terus menerus oleh ketiganya. 

Peluang ini dilihat perusahaan-perusahaan skala kecil yang 
memiliki keahlian dalam jaringan, sehingga mereka berlomba- 
lomba untuk membuat peranti atau sistem yang semakin mudah 
untuk mengendalikan ketiga musuh jaringan tersebut. Perusahaan 
yang dimaksud kebanyakan hanya bermodalkan otak. Dan yang 
lebih mengagetkan, semua peranti tersebut dibuat dengan 
menggunakan Linux atau sejenisnya dalam pengembangannya. 
Linux embedded merupakan pilihan dari banyak pengembang 
peranti tersebut, karena sistem operasi ini memang banyak 
variasinya dan mampu melakukan 
semua fungsi yang diinginkan. 

Sebetulnya, dengan teknik-teknik 
yang sudah ada, bangsa kita mampu 
melakukan pengembangan terhadap 
satu peranti yang dapat dipakai untuk 
mengatasi virus, worm, maupun spam. 
Kesulitan yang terjadi adalah ketidak- 
mampuan tenaga-tenaga ahli Indonesia 
untuk mengubah keahliannya menjadi satu bisnis yang konsisten. 
Keterbatasan dana, ketidaksabaran untuk menekuni bisnisnya, dan 
kekurangan tenaga ahli merupakan tiga hal yang menyebabkan 
mandegnya kemajuan pengembangan teknologi komputer di In- 
donesia. 

Dana cukup sulit dicari di Indonesia, karena nilai bunga uang 
cukup tinggi. Kebanyakan investor Indonesia ingin melihat satu 
bisnis secara instan, langsung melihat keuntungannya. Sementara 
pengembangan software membutuhkan waktu yang lama dengan 
risiko terus mengeluarkan biaya untuk tenaga ahli dan kegia- 
tannya. 

Selain kekurangan investor, banyak tenaga ahli berkualitas pergi 
ke luar negeri, sehingga yang tinggal di dalam negeri adalah tenaga 
ahli yang “tanggung” dan sering kali tidak mempunyai tanggung 
jawab yang tinggi. Kesempatan sudah ada di depan mata, hanya 
mampukan bangsa kita memanfaatkan peluang ini?4 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di 


redaksi@infolinux.co.id. 


Ulasan Hardware 

Saya ingin memberikan saran dan masukan 
kepada InfoLINUX, saya melihat bahwa 
dengan keadaan InfoLINUX seperti saat ini 
memang lebih baik daripada saat pertama 
kali terbit tahun 2001. Namun saya harapkan, 
InfoLINUX lebih banyak memberikan 
informasi yang bermutu dan bernilai tambah 
lebih bagi para pembaca. Satu hal lagi 
mengenai artikel-artikel yang mengulas 
tentang hardware, saya amati InfoLINUX 
dalam memberikan tes kepada suatu hard- 
ware cenderung sederhana. memang 
InfoLINUX bukanlah suatu majalah yang 
mengulas masalah hardware komputer. 
Namun setidaknya, dalam memberikan 
penjelasan dan penilaian kepada suatu hard- 
ware desertakan dengan teknikal yang 
lengkap dan jelas. Setiap ulasan hardware bila 
InfoLINUX 
memberikan nilai 3 dari 5 poin yang ada. 


diamati kecenderungan 

Demikian saran saya, selanjutnya saya 
harap InfoLINUX mengulas mengenai set- 
ting dan instalasi baik secara teknis maupun 
visual motherboard yang ber-chipset 
NVIDIA nForce2 dan VGA Nvidia. Karena 
dirasa chipset ini walaupun baik, namun 
dukungan Linux dan driver-nya untuk para 
pengguna multimedia mengalami kesulitan 
untuk menjalankannya secara mulus. 

Oh ya, mohon InfoLINUX menyertakan 
paket KDE 3.2.2 untuk SuSE 9.0, dan saya 
lihat InfoLINUX jarang sekali memberikan 
update-update untuk SuSE 9.x 

Teddy Widhi Laksono via E-mail 


Terimakasih atas saran dan masukannya. 
InfoLINUX akan berusaha memberikan 
informasi yang bermutu dan bernilai 
tambah kepada para pembaca. Demikian 
juga pada ulasan hardware dan software. 
Mudah-mudahan dengan InfoLINUX for- 
mat baru ini bisa memuaskan dahaga para 
pembaca yang mungkin belum diperoleh 
sebelumnya. 

Untuk update-update aplikasi SuSE, 
takut! InfoLINUX 
menyertakannya saat pengulasan SuSE 9.1. 


jangan akan 


Sementara, nikmati dahulu KDE 3.2.3 pada 
CD kali ini. 


Tanggapan surat pembaca Juni 2004 
Saya mencoba menanggapi pendapat Bapak 
Hendra Gozali pada surat pembaca edisi 
Juni 2004 degan judul “Open source sok 
Hebat!” 

Terkadang menyombongkan diri 
diperlukan terutama ketika menampilkan 
sebuah produk walapun open source dan 
hanya text editor. 

Menurut saya, open source perlu 
(terkadang) terlihat seperti paling hebat atau 
sombong untuk menarik perhatian, agar 
setidaknya orang akan mengalihkan 
perhatiannya ke produk tersebut dan 
diharapkan juga untuk mencoba karena 
kebanyakan produk open source tidak 
mengalokasikan “resource” -nya untuk 
mempublikasikan produknya. 

Walaupun mungkin sombong dan 
merasa paling hebat, hampir semua produk 
open source selalu mempublikasikan 
kelemahannya (bug) dan menerima 
perbaikan dari orang lain. Sedangkan jika 
kita melihat MS, bug pada produk- 
produknya jarang sekali dipublikasikan 
bahkan hanya melakukan perbaikan jika 
kerusakan/kelemahannya benar-benar 
parah dan dikeluhkan oleh hampir seluruh 
dunia. 

Tetapi, saya tetap setuju dengan Bapak 
Hendra bahwa kita tidak boleh sombong 
dan selalu berpegang teguh pada pedoman 
yang benar. Terkadang berpegang teguh 
pada pedoman juga terlihat seperti 
sombong. 

Saya menanggapi hanya sebagai bagian 
dari komunitas open source yang selalu 
saling mengingatkan dan memperbaiki serta 
kebebasan menyampaikan pendapatnya. 

Faro K R via E-mail 


Opini Anda ini sangat menarik, dan 
memang sebaiknya kita tidak bersikap 
sombong terhadap apapun. Bagaimana 
tanggapan para komunitas open source? 


www.infolinux.web.id 


Isi CD 
Salam kenal. Saya sudah membeli majalah 
InfoLINUX sejak kali pertama terbit, walau 
tidak berlangganan tetapi saya membeli 
secara rutin. Majalah ini membantu saya 
untuk mengenal Linux lebih jauh, terlebih 
dengan CD-ya memudahkan saya untuk 
update ataupun instal program baru. Ada 
beberapa hal yang ingin saya sampaikan: 

1. Menyediakan program yang open source 
untuk sistem operasi lain di CD-nya. 

2. Selalu menyediakan program yang 
dibahas di majalah di CD-nya, jadi 
gampang kalau mau mencobanya. 

Rahmat Widiyana via E-mail 


Salam kenal juga! Nah, mudah-mudahan 
CD InfoLINUX yang baru ini dapat 
menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Surat 
ini sekaligus menjawab surat-surat lain 
yang bernada sama. 


Mana feedback-nya! 

Salam hangat. Kapan ya InfoLINUX bukan 
ngandelin dan mamerin kertasnya yang silau 
itu? Yang penting itu kan isinya. Bukan 
malah sulit bacanya karena kertas yang jadi 
silau karena kita berada di tempat terang 
(masa baca di tempat gelap?) 

Ulasan-ulasannya kalau bisa 
diperbanyak. Tentang hardware yang “Linux 
Ready” dikit banget. Tutorial juga, wah oke 
banget tuh, tapi sayang sedikit sekali. Adakan 
bursa harga juga dong. Ya, tidak perlu terlalu 
ideal, kalo memang kita sadari untuk 
mencari yang “Linux Ready” memang perlu 
tenaga banyak, tapi paling nggak di samping 
item iklan yang bisa linux, tinggal dicentang/ 
ada tanda/logonya. 

Mana feedback-nya? Terus yang berhadiah, 
supaya InfoLINUX makin ngegemesin kaya 
Linux Mandrake saya tuh. 

Arie Kusuma Atmaja via E-mail 


Bagaimana dengan InfoLINUX format 
baru ini? Makin ngegemesin gak? Mudah- 
mudahan Anda puas. Selain itu, kami juga 
mengadakan kuis buat pembaca. 


InfoLINUX 08/2004 13 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


5 E. Wiryadi Salim 


INDEKS 


Hardware 

Notebook 15 
Relion Enduro HM-C13 

Notebook 15 
ECS G900 

Harddisk 16 
Maxtor DiamondMax Plus 9 200 GB SATA 
Harddisk 16 
Samsung SP1614C 160 GB SATA 

Harddisk 17 
Seagate Barracuda 7200.7 120 GB SATA 
Modem Internal 17 


Integral Fax Modem V.92 


Distro 

Fedora Core 2 19 
Damn Small Linux 0.7.1 19 
Software 

Kalzium 0.9.3 20 
Kontact 0.8.1 20 
JuK 2.01 21 
Kstars 1.0 21 
Game 

Gem Drop X 22 
Lbreakout2 22 
Buku 

Linux for Non-Geeks 23 
The Linux TCP/IP Stack: Networking 23 
for Embedded Systems 

Panduan Mudah Membuat dan 23 
Mengelola Web Hosting 


14  INFOLINUX 08/2004 


Objektivitas? 


mm...kalau dihadapkan kepada 
objektivitas dalam menilai se- 
suatu, beberapa atau mungkin 


banyak orang akan berusaha berkelit alias 
mengeluarkan jurus-jurus langkah seribu. 
Kenapa? Karena hal ini memang tidak 
mudah—tidak susah juga—untuk diter- 
apkan. Diterapkan? Ya! Karena banyak 
sekali variabel yang mesti diperhatikan, dan 
semua variabel tersebut idealnya tidak ada 
satupun berasal dari penilaian pribadi kita. 
Apa maksudnya? Kita ambil sebuah contoh, 
untuk lebih mudahnya, kita lihat saja acara 
AFI. Yang menjadi dasar keputusan seorang 
peserta untuk menang adalah yang me- 
nerima SMS terbanyak. Nah, yang menjadi 
pertanyaan, apa dasar penonton memilih 
(mengirim SMS) salah seorang peserta AFI 
tersebut? Yang menjadi variabel-variabel 
dasar penilaian di sini adalah seperti kualitas 
suara, pitch control, penguasaan panggung, 
artikulasi dan lain-lain. 

Lalu, apa maksudnya “variabel yang 
berasal dari penilaian pribadi kita” tadi? 
Maksudnya, salah satu contoh adalah hal- 
hal seperti cantik atau tidaknya wajah dari 
si peserta. Selain karena variabel ini sama 
sekali tidak berhubungan dengan kepan- 
daian dalam hal tarik suara, tentu tidak adil 
jika seseorang yang berwajah biasa-biasa 
saja tetapi didukung dengan suara yang 
berkualitas kalah dari seseorang yang suara 
biasa-biasa saja tetapi didukung dengan wa- 
jah yang “berkualitas”. 

Demikian juga InfoLINUX dalam men- 
gulas hardware, software, dan lainnya. Kare- 
na besarnya “perhatian” dari para pembaca 
setia terhadap InfoLINUX, di mana selalu 
menyadarkan kami dengan pertanyaan-per- 
tanyaan yang berhubungan objektivitas 
InfoLINUX memberikan nilai dalam setiap 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 


www.infolinux.web.id 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready 
khusus PC dan notebook. Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua pe 
ripheral Standar seperti sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux 
Ready” adalah Knoppix 3.4, Mandrake 10, Red Hat 9, Fedora Core 2, dan SuSE 9.1.—Red. 


ulasannya. Nah, mulai edisi dengan for- 
mat baru ini, kami berusaha memberikan 
yang terbaik kepada pembaca. Dalam hal 
penilaian, kami berusaha untuk seterbuka 
mungkin dalam memberikan dasar dan 
alasan. Mungkin saat ini, masih belum sem- 
purna, tapi jalan menuju ke arah tersebut 
akan terus kami usahakan. Sehingga untuk 
ke depannya, kami berharap tidak ada lagi 
pembaca atau vendor yang merasa ragu atau 
bahkan tidak percaya. 

Karena majalah kami membahas hal-hal 
seputar Linux dan open source, tentu ini 
juga mempengaruhi kami dalam mem- 
berikan penilaian dalam setiap ulasan. 
Misalnya pada hardware, pertanyaan- 
pertanyaan seperti, “Apakah hardware ini 
sudah “Linux Ready”?”, “Adakah tersedia 
driver untuk Linux yang disertakan dalam 
paket hardware?”, “Apakah tersedia aplikasi 
pendukungnya yang berbasis Linux?” dan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang berkai- 
tan dengan kompatibilitas dan dukungan 
hardware tersebut kepada Linux menjadi 
poin-poin penting. 

Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, 
kami berharap agar vendor-vendor hard- 
ware mulai terdorong untuk memberikan 
perhatiannya terhadap Linux. Karena hing- 
ga saat ini, masih sedikit sekali vendor yang 
memberikan dukungannya terhadap Linux. 

Kami menambahkan dua hal baru dalam 
rubrik ulasan ini, yaitu ulasan buku dan 
ulasan distro. Untuk ulasan buku, kami 
mengulas tiga buku, dengan satu buku 
dari dalam negeri, sekaligus kami mengajak 
penerbit-penerbit buku lain yang memba- 
has hal-hal seputar Linux dan open source 
dari dalam negeri agar dapat diulas di sini. 
Dan kami berusaha untuk menjunjung 
tinggi objektivitas. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


NOTEBOOK 


NOTEBOOK 


Spesifikasi Hardware Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Relion Manufaktur ECS Elitegroup 

Model Enduro HM-C13 Model G900 

Processor Intel Pentium 4 Mobile 1,3 GHz Processor Intel Pentium 4 Mobile 3,06 GHz 
Chipset Motherboard Intel 855 GM Chipset Motherboard SiS 648FX 4 963 

Memory 256 MB DDRAM Memory 256 MB DDRAM 

Video Card Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Video Card ATI MOBILITY RADEON 9700 Series 
Monitor 14 TFT XGA Monitor 17” Wide Screen (1440 x 900) 

Harga Rp9.500.000 Harga US$1945 

Kontak PT Berca Cakra Teknologi, (021) 231-6352 Kontak ECS Indonesia, (021) 628-2048 

Situs http://www.reliontechnology.com/product/notebook.asp Situs www.ecsusa.com/products/g900.htmi 


alam pengujian notebook 

dari Relion ini, InfoLINUX 
menggunakan dua distro, yaitu 
MandrakeMove dan Knoppix 
3.4 dengan kernel 2.6.5. 

Dengan MandrakeMove, 
video card notebook ini dapat 
berfungsi di Linux. Chip sound 
dikenali dengan nama ICH4 
845G/GL Chipset AC'97. Dua 
macam Ethernet yang terdapat 
pada notebook ini dan keduanya 
dikenali dengan baik, yaitu 
RTL-8139” dan “PRO/Wireless 
LAN 2100 3B Mini PCP. 

Menggunakan Knoppix 3.4, 
InfoLINUX sekaligus mencicipi 
keandalan kernel baru ini dalam 
mengenali hardware baru. Ter- 
bukti, semua jenis hardware 
yang terdapat di notebook ini 
dapat dikenali dan berfungsi 
dengan baik. 

Kecuali—yang selalu menjadi 
hambatan—adalah pengenalan 
modem. Baik MandrakeMove 


dan Knoppix, modem notebook 
ini belum dapat berfungsi. 
Dalam penilaian pengujian, 
notebook ini unggul dalam hal 
harga dan lama daya baterai, yai- 
tu 168 menit! Vendor ini masih 
kurang dalam layanan informasi 
di Internet. Dan perlengkapan, 
vendor-vendor notebook ini be- 
lum ada yang memberikan duku- 
ngan terhadap Linux. NEWS 


Perlengkapan 1596 Performa 1546 


Handling 1096 Baterai 10y6 


Ergonomis 10y 


Layanan 10Y6 Harga 3076 


Perlengkapan YFNN///////17 86 


Handling MENEALILLILL S6 
EN 7777777 2 
Layanan NENENANAIL 86 
Harga "111111111 M0 
Baterai (177777777 $30 
Performa MEMERALILILILI 6,0 


otebook berukuran besar 
In Fe diuji dengan meng- 
gunakan dua buah distro, SuSE 
91 LiveCD dan Knoppix 3.4. 
Dengan SuSE, Linux dapat 
berjalan dengan normal. Hanya 
saja, pada distro dengan kernel 
2.6.4 ini, fungsi klik pada touch- 
pad tidak berfungsi, walaupun 
tombol klik di bawah touchpad 
tetap berfungsi. Dan ditambah 
dengan keyboard notebook ini 
yang kurang sensitif. InfoLINUX 
harus sedikit menekan ketika 
mengetik. 

Ketika menggunakan Knop- 
pix 3.4 kernel 2.4.26, ternyata 
fungsi click pada touchpad ini 
dapat berfungsi. Komponen- 
komponen lainnya pun dapat 
berfungsi, seperti Ethernet dan 
sound card, kecuali modem. 

Tetapi setelah berganti ke 
kernel 2.6.5, ternyata fungsi 
click pada touchpad notebook 
ini kembali tidak bekerja. Sung- 


www.infolinux.web.id 


guh mengherankan? Kernel yang 
lebih canggih, tapi ada satu hal 
yang tertinggal dari kernel yang 
tingkatnya lebih rendah. 
Terdapat banyak komponen 
pada notebook ini, namun tanpa 
tersedianya driver dan software 
untuk Linux, menghambat In- 
foLINUX untuk memfungsikan 
komponen-komponen tersebut 
pada lingkungan Linux. NEWS 


Perlengkapan 1596 Performa 1596 


Handling 1096 Baterai 10y6 


Ergonomis 10Y6 


Layanan 1096 Harga 30Y6 


Perlengkapan ' NNNNN/////////7 5,8 


Handling MENAANALLI 10 
Ergonomis .#ININATALU/ 80 
Layanan "111111111 M3 
Harga MEMENALILLIU7 60 
Baterai "11/1111 1 NEO 
Performa "11/////// M3 


INFOLINUX 08/2004 15 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


HARDDISK 


HARDDISK 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Maxtor Manufaktur Samsung | 
Model 6Y200M0 Model SP1614C 

Kapasitas 200 GB Kapasitas 160 GB 

Interface SATA Interface SATA 

Waktu Akses 9,3 ms Waktu Akses 8,9 ms 

Ukuran Buffer 8 MB Ukuran Buffer 8 MB 

Kecepatan 7200 rpm Kecepatan 7200 rpm 

Harga US$160 Harga US$137 

Kontak PT Jayacom Alpha Elctronic, (021) 601-1925 Kontak PWU PC & Peripherals, (021) 797-3439 

Situs www.maxtor.com/en/products/ata/desktop/ Situs www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/ 


axtor merupakan salah 

satu dari anggota-ang- 
gota pendiri Serial ATA Work- 
ing Group (www.serialata.org) 
dan sangat mendukung 
pengembangan dan penggunaan 
interface ini. 

Pada pengujian harddisk 
SATA ini, InfoLINUX meng- 
gunakan empat distro sekaligus, 
demi meyakinkan bahwa Linux 
benar-benar tidak menemui 
masalah dalam mengenali hard- 
disk SATA. 

Dengan distro Fedora Core 
2, kami melakukan instalasi 
ke harddisk ini dan tidak ada 
masalah yang ditemui. FC2 
mengenali harddisk SATA ini 
(pada kasus ini InfoLINUX 
menghubungkan harddisk di 
port sata 1 pada motherboard) 
pada /dev/sda”. Berbeda dengan 
Mandrake 10 CE, di mana saat 
instalasi mengenali harddisk ini 


pada /dev/hde'. 


16 INFOLINUX 08/2004 


Sedangkan  Knoppix 34 
mengenali harddisk sata ini 
pada /dev/hde”. Berbeda dengan 
SuSE 9.1 LiveCD yang sama sep- 
erti FC2, yang mengenali hard- 
disk ini pada “/dev/sda”. 

Harddisk yang hanya dileng- 
kapi dengan kotak kardus ber- 
warna dominan merah, pada 
pengujian performa harddisk 
ini, kami menggunakan ukuran 
file 100 MB untuk output, input, 
dan random. NEWS 


Handling 596 


Layanan 56 


Harga 30Y6 Performa 60y6 


Hasil Pengujian 


MLLILILILLILILIN7 0,5 


Handling 


Layanan "1//////// M0) 
Harga MENEETANAA 100 
Performa "11/1//1// /33 


nterface serial ATA mem- 

berikan nafas baru bagi salah 
satu aspek “tertua” dalam hal 
komputer, yaitu harddisk. Se- 
rial ATA memberikan beberapa 
fitur baru dan para manufaktur 
hard drive dengan cepat men- 
geluarkan produk-produk baru 
kepada kepada konsumer-kon- 
sumer yang “lapar” akan sesuatu 
yang lebih baik. 

InfoLINUX menguji harddisk 
ini pada empat distro, pertama 
dengan Mandrake 10 CE dan 
harddisk (pada kasus ini Info- 
LINUX menghubungkan di sata 
1 pada motherboard) ini dike- 
nali pada /dev/hde, demikian 
juga dengan distro Knoppix 3,4, 
baik dengan kernel 2.6.5 atau 
24.26(!!). 

Beda halnya dengan distro 
Fedora Core 2 dan SuSE 9.1 
Live CD, kedua distro ini men- 
genali harddisk sata ini pada 
“/dev/sda”. 


www.infolinux.web.id 


Harddisk SATA yang dileng- 
kapi kotak plastik keras, sekrup, 
dan lembaran manual ini, ter- 
lihat bahwa sungguh-sungguh 
memperhatikan — kepentingan 
pelanggan. Ditambah dengan 
keterangan panduan jumper di 
lembaran manual dan di fisik 
harddisk sebagai informasi buat 
pengguna. Pada pengujian per- 
forma, kami menggunakan 
ukuran file 100 MB untuk input, 
output, dan random. NEWS 


Handling 596 


Layanan 5Y5 


Harga 30Y5 Performa 6076 


Hasil Pengujian 


Handling MANANANALL Ssi 
Layanan "11///// / NO 
Harga "11/11/1171 MN) 
Performa NNNTATANA 20 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


HARDDISK 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


MODEM INTERNAL 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Seagate Manufaktur Intergral 

Model ST3120026AS Model 56IHV92 

Kapasitas 120 GB Chipset Intel 536EP V.92 

Interface SATA Data Kompressi V.42bis/MNP5 

Waktu Akses 8,5 ms Error Koreksi V.42/MNP2-4 

Ukuran Buffer 8 MB Fitur “ITU-T V.90/V.92 56.000bps, Full duplex speakerphone, 
Kecepatan 7200 rpm mendukung V.17, V.29 dan V.27ter Group3 Fax” 

Harga US$95 Harga Rp145.000 

Kontak ATIKOM Mega Pratama, (021) 612-3612 Kontak SIP, (021) 612-3036 

Situs www.seagate.com/products/interface/sata/ Situs - 


erlu untuk diketahui bahwa, 

Seagate merupakan satu- 
satunya perusahaan yang tidak 
membuat drive SATA dari drive 
paralel dengan menggunakan 
sebuah bridge. 

Pertama InfoLINUX men- 
coba menguji apakah harddisk 
SATA ini sudah “Linux Ready”? 
Kami mencoba menginstalasi 
dengan distro Mandrake 10 CE, 
dan harddisk ini dideteksi oleh 
distro ini pada “/dev/hde', ke- 
mudian dengan distro Knoppix 
3.4 baik dengan kernel 2.4.26(!!) 
dan kernel 2.6.5, Knoppix 3.4 
mengenali harddisk ini pada 
“dev/hde'. 

Hanya ketika 
mengujinya dengan distro 
SuSE 9.1 LiveCD, harddisk ini 
tidak terdeteksi sama sekali oleh 


saja kami 


distro ini. Bahkan saat kami 
ingin melakukan mount secara 
manual juga tidak menunjukkan 


hasil. Kemudian kami menco- 


banya dengan Fedora Core 2, 
ternyata harddisk ini dikenali 
pada /dev/sda'. 

Harddisk SATA ini hanya 
dilengkapi kotak plastik keras 
tanpa tambahan apa-apa, tampi- 
lan layanan situsnya juga sangat 
sederhana dan minim informasi 
bagi penggunanya. 

Pada pengujian performa, 
kami menggunakan ukuran file 
100 MB untuk tes input, output, 
dan random. NEWS 


Handling 596 


Layanan 595 


Harga 30Y6 Performa 60y5 


Hasil Pengujian 


Handling MILILILILILILILILN "Os 
Layanan MENANENNI) 80 
Harga MENANAAAAA 100 
Pertama YNA S5 


roblem penggunaan modem 
Pp internal atau modem soft- 
ware di Linux adalah kompati- 
bilitasnya. Banyak pertanyaan 
yang dilayangkan ke Klinik Info- 
LINUX mengenai cara instalasi 
driver modem internal. 

Kebetulan, di lab InfoLINUX 
kedatangan modem dari Inte- 
gral dengan chipset Intel 536EP 
V.92. 
distro Red Hat 9, kami mencoba 
menguji apakah modem ini 


Dengan menggunakan 


dapat berfungsi di Linux. 
Modem internal ini dapat 
dikenali oleh Red Hat 9 sebagai 
536EP V.92 Intel. Namun, oleh 
Red Hat dikenali bukan sebagai 
modem, tetapi sebagai device 
tak dikenal. Kemudian kami 
mencoba mencari driver untuk 
linux di Internet, dan ternyata 
ketemu! (driver modem ini juga 
disertakan di CD InfoLINUX). 
yang ada 
hanya mendukung untuk kernel 


Sayangnya driver 


www.infolinux.web.id 


2.4.x, karena kami sebelumnya 
mencobanya di Mandrake 10, 
dan tidak berhasil. 

Nah, setelah instalasi driver 
berhasil, kami memeriksa apa- 
kah modul driver-nya telah 
aktif dengan menggunakan per- 
intah Ismod”. Dengan bantuan 
“Internet 
ard” dari Red Hat, pengaturan 
koneksi ke Internet menjadi 
lebih mudah. NEWS 


Configuration Wiz- 


Perlengkapan 1095 
Performa40Y6 


Handling 206 


Layanan 5Y6 
Harga 256 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan #NNNNSNNN 10,0 


Handling "11/17/1111 11033 
Layanan MENARA NA 100 
Harga "1411/1111 MP) 
Performa MENENATANA 100 


INFOLINUX 08/2004 17 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Ulasan Distro 


“ Fedora Project, sponsored by Red Hat - Kongueror Ta 
a Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
APA SONbDGaRAA aa 
Yo Location: | 5 fie-/ust/share/doc/HTMUindex.html - 
Fedora" & Download &f Projeas KG) FAA 


Fedora Core 2 Release Notes 
General (Standard greeter| Graphical greeter |Security |Accessibiity | XOMCP | 


'(O Happy GNOME with Browser 
@ Happy GNOME 


2, and/or modify this document under the terms ofthe 
ion 1.2 or any later version published by the Free 

sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. 
J/www.gnu.org/icenses/fdlhtml. 


Preview: 
| 


ibuted in any medium, cither commercially or 
IU Free Documentation License (FDL), the copyright 
e GNU FDL applies to the document are reproduced in 
onditions whatsoever to those of the GNU FDL 


O Grcies 


"Shadow Man" logo, RPM, Maximum RPM, the RPM logo 
over, RHmember, RHmember More, Rough Cuts, 

arks and logos are trademarks or registered trademarks 
H other countries. 


Author: 


Ganett LeSage, Roman 

Beigeibeck (?) 

Description: Red Hat Linux defauit 
theme 


br Red Hat, Inc. in the United States and other countries. 


ks orvates. 


rks of The Open Group. 


Copyright: Copyright 2002, 2003 Red 
Hat, Ine. 


IK 


Inarks of Intel Coroorstion. Itanium and Celeron are. 


| potete theme 


Spesifikasi Distro Spesifikasi Distro 


Perusahaan RedHat, Inc Perusahaan DSL 

Situs http://fedora.redhat.com Situs http://www.damnsmalllinux.org 

Download http://fedora.redhat.com/download/mirrors.html Download http://www.damnsmalllinux.org/download.html 
Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.6.5 Kernel 2.4.20 

Desktop Gnome-2.6.0, KDE-3.2.2 Desktop FluxBox 01.10 

Office OpenOffice.org-1.1.1, Koffice-1.3.6 Office Ted-gtk 2.14, abs (spreadsheet) 

Network Mozilla-1.6.8 (browser), Evolution-1.4.6 (e-mail manager) Network Sylpheed 0.9.3 (email), AxY FTP, Dillo (browser), gLinks-H 
Multimedia Xmms-1.2.10 (audio player), Gimp-2.0.1 (tool grafis) Multimedia xmms 1.2.8, Xpaint 2.6.2 

Game Chromium-0.9.12, Tuxracer-0.61 Game XPacman 0.11, xTris 1.15 

Tool Nautilus-2.6.0 (file manager), K3B-0.11.9 (burner CD) Tool emelFM 0.9.2 (file manager), gzip 1.3.5 (kompressi) 


Pada FC2 ini, XFree86 telah berbeda, di mana akan ada 


istro dengan nama kode 
“Tettnang' 
kapi kernel 2.6.5. Karena belum 


ini  dileng- 
mencoba distro Fedora Core 1 
sebelumnya, jadi dalam pen- 
gujian ini InfoLINUX mencoba 
membandingkan dengan distro 
Red Hat 9, karena adanya kemi- 
ripan. Selain itu, juga memang 
keduanya berasal dari Red Hat. 

Tampilan dan proses instalasi 
masih sangat mirip dengan Red- 
Hat 9, kecuali perubahan warna 
menjadi biru. Catatan sedih un- 
tuk pengguna mouse serial, pada 
saat instalasi ini, mouse Anda 
tidak akan berfungsi sehingga 
terpaksa harus menggunakan 
keyboard. 

Masuk ke lingkungan FC2 
setelah instalasi, tampilan teks 
proses-proses awal yang tidak 
menarik sudah diganti dengan 
tampilan grafis yang lebih me- 
nyenangkan. 


digantikan dengan X11R6.7.0 X 
Window System baru dari yaya- 
san X.org. Sehingga, konfigurasi 
X tidak lagi pada file “/etc/X11/ 
XF86Config-4', tetapi pada file / 
etc/X11/xorg.conf. Driver video 
card nVIDIA tidak berfungsi di 
FC2 ini, kecuali mengompilasi 
ulangkernel dengan menghilang- 
kan opsi 4Kstack. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Minimum: kelas Pentium 
Rekomendasi: 
Prosesor @ Mode Teks — kelas Pentium 
200 MHz 
# Mode Grafikal — Pentium II 
400 MHz 
Minimum : 620 MB 
Server 21 ANGB 
Harddisk — Desktop Personal: 2,3 GB 
Workstation #31GB: 
Seluruh Paket: 6,9 GB 
Minimum: 
Memori » Mode Teks — 64 MB 
@ Mode Grafikal — 192 MB 
Rekomendasi: 256 MB 


S upermini! Ini bukanlah nama 
tokoh jagoan ciptaan Disney, 
tetapi untuk distro yang satu ini. 
Kita lihat saja, dengan ukuran 
kurang dari 50 MB, distro yang 
berjalan langsung dari CD ini, 
memuat beberapa aplikasi, 
seperti Ted-gtk yang meru- 
pakan aplikasi untuk menulis 
dokumen, abs, yang mirip sep- 
erti Calc pada OpenOffice.org, 
hingga Sylpheed untuk e-mail 
manager. 

Ada yang tertinggal! distro 
ini pun sudah dilengkapi X 
Window!! Yaitu, FluxBox klon- 
ing dari BlackBox. FluxBox ini 
merupakan X Window mini 
tidak 
Dengan menggunakan 


dengan kemampuan 
mini. 
klik kanan pada mouse untuk 
menampilkan menu-menu 
yang tersedia. Dengan memilih 
tampilan “Full Enhanced Desk- 


top”, tampilan FluxBox akan 


www.infolinux.web.id 


icon-icon pada desktop, dan 
tool-tool bantuan, seperti tool 
untuk melakukan mounting 
pada disket atau harddisk. Tool 
mounting ini sangat bermanfaat 
terutama bagi pengguna pemula 
sekalipun, karena tidak perlu 
lagi melakukan perintah-per- 
intah yang membingungkan. 
Dan ditambah aplikasi emelFM 
sebagai File Manager, Anda 
dapat melihat isi CD ataupun 
harddisk. 

Yang membuat lebih me- 
nyenangkan, DSL ini sudah 
disertakan aplikasi multimedia 
XMMS, untuk memutar file-file 
mp3. Dan juga game-game men- 
arik, Xpacman, Xtris, dan game- 
game mini lainnya. NEWS 


Kebutuhan Hardware 
Processor Minimum kelas 486 
Harddisk - 

Memory Minimum 32 MB 


INFOLINUX 08/2004 19 


Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


APLIKASI EDUTAINMENT 


PERSONAL INFORMATION MANAGER 


Elle View Operations Oulz Settings Help 


M. Stegemann 2003 
(rara) 


Web Lookup 


Spesifikasi Software 


(B5 Mail - Kontact 


Elle Edit View Go Folder Message Tools Settings Help 


ad- 8 80 GO As 


Folder Subject 


Summary 


Lg. 


# 


Sender Date (Orderof Arival) w 


| 


Spesifikasi Software 


Pembuat Carsten Niehaus (cniehaus@kde.org) Pembuat Tim Developer Kontact 
Situs http://edu.kde.org/kalzium/ Situs http://kontact.kde.org 
Download http://edu.kde.org/kalzium/obtain.php Download http://kontact.kde.org/download/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi X, KDE Dependensi X, KDE, KMail, KOrganizer, KAddressBook, KNotes, KNode 
System @ CPU Pentium II atau lebih cepat System e CPU Pentium II atau lebih cepat 
Reguirement e RAM 128 MB Reguirement » RAM 128 MB 

e Ruang kosong harddisk 10 MB @ Ruang kosong harddisk 20 MB 

kepada ahli kimia pribadi. Anda ontact adalah container di Kontact. Begitupun dengan 


alzium adalah salah satu 
| aah dari KDE Education. 
Fungsinya adalah tabel unsur 
elektronik. Apabila tabel-tabel 
unsur yang lain hanya mem- 
perlihatkan tabel unsur secara 
elektronik dan 
beberapa informasi tambahan, 


memberikan 


maka Kalzium memberikan 
Anda berkali kali lipat dari itu. 
Kalzium adalah software tabel 
unsur terlengkap dan terbaik 
yang pernah penulis jumpai. 
Kita bisa 
berdasarkan sifat keasamannya, 


melihat unsur 
blok, grup, dan status pada 
kondisi tertentu. Kita juga bisa 
mengatur suhu untuk menyi- 
mulasikan keadaan pada saat 
suhu tersebut. Misal, kita bisa 
melihat betapa banyak unsur 
yang menjadi cair atau menguap 
ketika suhu kita naikkan 1000 
derajat. 

Informasi detail unsur akan 
membawa Anda serasa bertanya 


20 INFOLINUX 08/2004 


akan mendapatkan informasi 
tentang gambaran umum unsur 
tersebut, fotonya (luar biasa!), 
data energi (seperti eleketro- 
negatifitas, titik lebur, titik didih, 
data 
(seperti orbit, simbol, kerapatan, 


energi ionisasi), kimia 
blok, radius atom, dan berat 
atom), informasi lain (seperti 
tahun ditemukan), serta model 
atom. Aplikasi ini bahkan dileng- 


kapi kuis pilihan ganda! ANop 


Fitur tambahan 
20Ya 


User Interface 
Yo 


Komunitas 
20Yo 


Dokumentasi 20y6 


Hasil Pengujian 


User Interface NNNNINNNIN 9,8 
Dokumentasi #IINNNANAT 3,3 
Komunitas. YINNNNIIAN 25 
Fitur Tambahan #II 90817117 9,9 


berbagai aplikasi KDE yang 
menghasilkan aplikasi sejenis 
Evolution ataupun Outlook. 

Kontact memiliki kemam- 
puan untuk mengelola e-mail 
dengan memanfaatkan Kmail. 
Menjalankan Kmail dari Kontact 
sama seperti kita menjalankan 
Kmail secara standalone. Be- 
danya, interface Kmail akan 
terintegrasi secara luar biasa 
dengan Kontact. 

Sementara, untuk mengelola 
tugas-tugas kita, Kontact men- 
yang 
merupakan salah satu personal 


gandalkan Korganizer, 
assistant paling populer di open 
source. Sama seperti Kmail, Ko- 
rganizer terintegrasi sangat baik 
dengan Kontact. 
KaddressBook 
sebagai contact manager di Kon- 


digunakan 


tact. Apa yang kita isikan ketika 
KaddressBook 
dapat ditampilkan dengan baik 


menggunakan 


www.infolinux.web.id 


integrasi dengan aplikasi lain 
seperti Kmail. 

Bagi Anda yang senang mem- 
baca berita, Knode digunakan 
sebagai News Reader. Dengan 
demikian, dengan mengguna- 
kan satu aplikasi yang jalan di 
meja kerja, Anda tetap dapat 
mengikuti perkembangan 
dunia luar. Integrasi KNotes 
melengkapi fungsionalitas apli- 
kasi ini. ANop 


Fitur tambahan 
User Interface 20Yo 
Ya 


Komunitas 
20Ya 


Dokumentasi 206 


Hasil Pengujian 

User Interface NNINIININN 9,6 
Dokumentasi '#NININNNN// 9,2 
Komunitas #INNANANAN 25 
Fitur Tambahan #9088 9,8 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Ulasan Software 


ul -ADrop Of Water -O1 - Ancient Wind 
ater-02 - Light Above The Trees 


Drop Of Water -03 - 
Playist1 


5) 


sinchan 


Drop Of Water -06 -From My 
-ul -ADrop Of Water -07 - Only Way Home 


ul -ADrop Of Water -OB - Falry 


ul - Full Moon And The Shrine - 07 - Spirit At The Comer 


Keiko Matsul - Full Moon And The Shrine - OB - Toward The Sunrise 


II Moon And The Shrine -06 - Full Moon And The Shrine 505 


Artist | Album | Track | Genre | Year 


a16 
da2 
a20 
355 
20 


Keiko Matsul 


21 items 


0000/0000 7G 


JUKEBOX EDUTAINMENT 
Elle Edit View Player Tagger Settings Help Elle Time Pointing View Devices Tools Settings Help 
252 ORLAB KasOvOhe Nacocaas 
PF 


Welcome to KStars 


Spesifikasi Software 


05h 22m 095, 427 23' 21" 


Spesifikasi Software 


Pembuat Scott Wheeler Pembuat Tim Kstars 
Situs http://developer.kde.org/-wheeler/juk.html Situs http://edu.kde.org/kstars 
Download ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.2 Download http://prdownloads.sourceforge.net/kstars/kstars-20040229.tar.bz2 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi X, KDE, Pustaka Audio Dependensi X, KDE 
System e CPU Pentium II atau lebih cepat System @ CPU Pentium II atau lebih cepat 
Reguirement e RAM 128 MB Reguirement e RAM 128 MB 
# Ruang kosong harddisk 20 MB » Ruang kosong harddisk 25 MB 


uK adalah sebuah Jukebox 
| ta tampilan yang ra- 
mah, tidak neko-neko dan tetap 
mencerminkan fungsinya. 

Anda akan memiliki shortcut 
untuk koleksi Anda di panel 
kiri dan isi dari koleksi (play- 
list) di panel kanan—interface 
standar untuk aplikasi sejenis. 
Anda dapat memiliki banyak 
koleksi sesuai keinginan. Isi 
dari koleksi akan ditampilkan 
dengan detail. 

Bicara fitur, aplikasi ini cukup 
kaya. Mulai dari hal-hal men- 
dasar, aplikasi ini juga telah di- 
porting ke arsitektur Gstreamer 
sehingga pengguna Gstreamer 
dapat mengambil keuntungan 
dari program ini. Fitur-fitur pa- 
ling dibutuhkan seperti random 
play dan loop juga sudah diser- 
takan di program ini. Penamba- 
han playlist dari folder (seperti 
halnya XMMS) juga didukung 
dengan baik. 


Salah satu kekurangan besar 
dari program ini adalah kemam- 
puan searching yang mudah. 
Searching bisa dilakukan, tapi 
dengan cara berbeda dengan 
XMMS. Sebenarnya, aplikasi ini 
memiliki fitur Advanced Search, 
tapi, tidak semua orang membu- 
tuhkan fasilitas ini. Kekurangan 
lainnya adalah shortcut yang di- 
gunakan tidak lazim. Walaupun 
yang satu ini bisa diatur sesuai 
keinginan. ANop 


Fitur tambahan 
20Yo 


User Interface 
Yo 


Komunitas 
20Yo 


Dokumentasi 20Y4 


Hasil Pengujian 


User Interface NNNNNNNNN//7/ 8,8 
Dokumentasi '#INANANAN// 8,8 
Komunitas YINANAAGI// 8,6 
Fitur Tambahan #9 99971911//7 8,8 


Kes adalah aplikasi plan- 


etarium desktop yang me- 
mungkinkan Anda mengamati 
benda langit. Aplikasi ini bahkan 
dapat digunakan untuk men- 
gontrol teleskop model tertentu. 
Dari sisi integrasi dengan KDE 
misalnya, aplikasi ini tercatat 
sangat baik. Kstars juga memiliki 
database yang sangat lengkap. 
Anda 
posisi secara geografis untuk 


dapat — mengatur 
mendapatkan — pemandangan 
langit dari tempat Anda berada. 
Selanjutnya, dengan penggu- 
naan mouse yang mudah, Anda 
dapat berpindah-pindah ke se- 
tiap objek dengan cepat. 

Satu hal yang cukup mem- 
adalah fasilitas 


pencarian yang dimiliki oleh 


banggakan 


aplikasi ini. Anda dapat mencari 
sesuai kategori atau nama benda 
langit yang diinginkan. Dan, 
Kstars akan berpindah secara 
perlahan ke benda langit terse- 


www.infolinux.web.id 


but. Dengan sekali klik kanan, 
kita dapat melihat informasi 
detailnya. Aplikasi ini kemudian 
dapat mengambil data ke Inter- 
net untuk berbagai informasi 
tambahan terbaru. 

Melengkapi fitur tersebut, 
Anda bahkan bisa mengatur 
waktu seolah-olah sedang men- 
gamati langit dari masa depan 
ataupun masa lalu. Aplikasi ini 
dapat dikembangkan lebih lan- 
jut lagi dengan script. ANop 


Fitur tambahan 
09 


User Interface 6 
40”o 


Komunitas 
20Yo 


Dokumentasi 20”c 


Hasil Peng 


User Interface NNINNNNN01/7 9,0 
Dokumentasi '#IIINNNNN// 9,2 
Komunitas #NNNNANGI// 8,8 
Fitur Tambahan #999888919/7 9,4 


INFOLINUX 08/2004 21 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Ulasan Game 


ARCADE 


ARCADE 


Gem Drop X 


Gem Drop X! «2» 


http://newbreedsoftware.com/gemdropx/ 
http://www.newbreedsoftware.com/gemdropx/download/ 


Pembuat Bill Kendrick 

Situs 

Download 

Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi X, SDL 

System - CPU Pentium II atau lebih cepat 


Reguirement - RAM 128 MB 


- Ruang kosong harddisk 20 MB 


adalah 
mainan sejenis Tetris yang 


emdropx per- 
menampilkan blok dengan pola- 
pola tertentu. Ada yang kotak, 
ada yang berbentuk bola, dan 
sebagainya. Blok-blok tersebut 
akan tersedia di atas dan akan 
terus bertambah sesuai bertam- 
bahnya waktu. 

Sang pemain akan berdiri di 
bawah kumpulan blok tersebut. 
Pemain kemudian harus men- 
gambil blok dan memindahkan- 
nya ke tempat lain. Menarik ke 
bawah dan melemparkannya ke 
atas. Apabila blok sejenis terse- 
dia, maka blok sejenis tersebut 
juga akan ditarik dan dilempar 
sekaligus. Apabila ternyata lem- 
paran pemain mengenai kum- 
pulan blok dengan pola sama, 
maka kumpulan tersebut pun 
akan hilang. 

Game ini sedianya sangat co- 
cok dimainkan untuk anak-anak 
kecil yang belajar mengenali 


22 INFOLINUX 08/2004 


pola. Anak-anak akan tertarik 
dengan bentuk dan warna po- 
lanya. Walaupun tentu, orang 
dewasa juga sangat pantas untuk 
memainkannya. 

Grafiknya cukup menarik 
dan lucu. Kemampuan bersu- 
aranya juga cukup lumayan. 
Hal yang menarik pada grafik 
adalah ketika kumpulan blok 
hal 
yang menarik pada suara adalah 


menghilang. Sementara, 


efek suara dan musik latar yang 
digunakan. ANop 


Fitur 2096 


Grafik 40Y 


Suara 40Y 


Grafik 81 
Suara 8,3 
Fitur 8,3 
Rating 


— WBreakoutz 


— “Breakout? «32 


Lbreakout2 


http://lgames.sourceforge.net/index.php?project—LBreakout2 
http://lgames.sourceforge.net/downloads.php 


Pembuat Michael Speck 

Situs 

Download 

Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi X, SDL 

System - CPU Pentium II atau lebih cepat 


Reguirement - RAM 128 MB 


- Ruang kosong harddisk 20 MB 


ermainan ini mengambil 
tema yang cukup kuno: 
breakbout. Hanya, salah satu 
keistimewaan Lbreakout2 adalah 
grafiknya yang luar biasa. 

Selain itu, kualitas suara 
game ini juga benar-benar me- 
muaskan. Efek dari bola yang 
ditembakkan, bola yang menge- 
nai bata, bola yang membentur 
baja, suara tembakan dan lain 
sebagainya dapat disajikan den- 
gan sangat realitis. Terus terang, 
kemampuan suara inilah yang 
membuat penulis sangat tertarik 
pada game ini. 

Fitur game ini pasti akan 
membuat siapa saja terkejut. 
Rekan penulis terus mempro- 
mosikan betapa luar biasanya 
game ini. Banyak hal yang me- 
narik. Pertama adalah kekayaan 
bonus 


bonusnya. Sayangnya, 


di game ini memiliki waktu 
tertentu dan hal tersebut terasa 


sedikit menyebalkan. Jadi, sekali 


www.infolinux.web.id 


mendapatkan bonus, jangan 


senang dulu. Pergunakanlah 
sebisanya sebelum bonusnya 
terbang meninggalkan Anda. 

juga 
sebuah map editor. 
Anda 


hati merancang kumpulan bata 


Game ini memiliki 
Dengan 
demikian, bisa sesuka 
yang ingin dihancurkan. Anda 
juga bebas memilih jenis bata. 
Percaya atau tidak, Anda bisa 
menyelipkan TNT ke dalam 
bata-bata tersebut. Segera instal 


dan mainkan game ini! ANop 


Fitur 2046 


Grafik 40 


Suara 40yo 


Grafik 8,6 
Suara 9,0 
Fitur 9,2 
Rating 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


PEMULA 


MAHIR 


Ulasan Buku 


MAHIR 


LINUX FOR 


me LINUX 
TCP/IP STACK: 


Networking for Embedded Systems 


Spesifikasi Buku 


Spesifikasi Buku 


Rickford Grant Pengarang Thomas F. Herbert Pengarang — MDAMT dan Rusmanto Maryanto 
No Starch Press Penerbit Charles River Media Penerbit Dian Rakyat 

336 halaman Tebal 300 halaman Tebal .193 halaman 

Maret 2004 Terbit Mei 2004 Terbit April 2004 

US$34,95 US$49,95 Rp40.000 


1-59327-034-8 
Dua buah CD instalasi lengkap Linux 
Fedora Core 


Bonus 


11-58450-284-3 
Sebuah CD berisi semua source code dan 
. contoh-contoh aplikasi. 


. 979-523-654-7 
Sebuah CD script program dan paket-paket 
server dalam Knoppix remaster 


Na pengguna Linux, yang tidak 
termasuk golongan “geek” alias men- 


gabaikan hal-hal di Linux seperti server dan 
pengaturan jaringan dan hanya berkosen- 
trasi pada hal-hal yang biasanya disukai 
para pengguna rumahan. Seperti instalasi, 
Internet, memutar CD dan file-file audio, 
kustomisasi desktop, games, software untuk 
download, font-font, device penyimpan USB, 
printing, dan lebih banyak lagi. 

Buat yang baru saja berpindah atau 
sedang berpikir untuk berpindah sistem 
operasi ke Linux, buku dengan basis distro 
Fedora Core dari Red Hat ini dapat mem- 
bantu Anda untuk dapat mengenal Linux 
dalam hal-hal yang disenangi, jauh dari 
script-script, pengaturan-pengaturan, dan 
lain-lain yang membuat pusing. 

Dengan buku ini, pembaca dengan pen- 
galaman dasar di Windows akan menemu- 
kan cara-cara melakukan segalanya di Linux 
yang biasanya dilakukan di Windows. 

Sang Pengarang, Rickford Grant telah 
lebih dari 20 tahun menjadi maniak sistem 
operasi, dari Atari XL600 hingga sekarang 
dengan Linux. Saat ini, dia telah menjadi 
orang yang membantu dalam hal komputer 
kepada keluarga, teman, dan kolega-kole- 
ganya. Selain itu, ia juga mengajar kursus 
bahasa Inggris, kebudayaan Swedia di 
University of International Studies, Je- 
pang, sebagai Associate Professor. VEWS 
(nostarch.oreilly.com) 


alam buku ini menjelaskan secara de- 
D tail, penuntun untuk mengimplemen- 
tasi dan menggunakan stack TCP/IP Linux 
dalam proyek sistem embedded. Dimulai 
dengan penjelasan umum mengenai TCP/ 
IP networking, dengan latar informasi 
pada standar-standar applicable networking. 
Setelah menjelaskan hal-hal dasar, buku ini 
membawa para programer pada sebuah tour 
yang detail dari implementasi TCP/IP dalam 
Linux dan sumber-sumber dari TCP/IP. 
Pada tour itu, pembaca seakan mengikuti 
perjalanan sebuah paket data yang “men- 
galir” melalui stack dari sistem pengirim, 
keluar dari aliran, dan kembali melalui sisi 
input stack dari mesin penerima. 

Isi buku ini telah mencakupi secara de- 
tail hal-hal, seperti specific real-time reguire- 
ments, network management, dan memory 
constraint. Buku ini diperlukan untuk para 
programer dan teknisi yang berkecimpung 
dalam sistem embedded. Demikian juga 
untuk para professional networking yang 
tertarik untuk belajar lebih banyak tentang 
implementasi dari TCP/IP Linux. 

Thomas F. Herbert, pengarang buku ini 
merupakan Vice President dari Technology 
and Managing Partner of Infosecure Sys- 
tems and Solutions, LLC. Ia pernah menulis 
pada majalah Embedded Systems Program- 
ming dan memberikan presentasi pada 
Embedded System Confrence. NEWS 
(www.charlesriver.com) 


www.infolinux.web.id 


Anda 
banyak 


embaca buku ini, akan 


mendapatkan pelajaran 
akan membuat dan mengelola web hosting. 
Isi buku ini melingkupi semua hal yang 
perlu diketahui dalam hal web hosting. 
Dari bagaimana instalasi Linux, pengaturan 
DNS, web server, e-mail server, hingga 
database server. Buku ini menggunakan 
konsep LAMP (Linux, Apache, MySOL, dan 
PHP) pada sistem operasi, web server, dan 
database-nya. Lagipula konsep ini memang 
dijamin lebih murah dan dengan sekuriti 
yang menjamin. 

Di luar itu, yang membuat lebih menarik, 
buku ini dilengkapi bab-bab yang memba- 
has bagaimana melakukan pengawasan dan 
back-up, di mana kedua hal ini sangat vital 
dalam membuat suatu web hosting. 

Dalam hal teknis, yang sangat meng- 
ganggu dan terkesan ceroboh adalah kesala- 
han menulis judul buku pada hal “ii” men- 
jadi Panduan Mudah Memainkan Games di 
Linux (22). 

Kedua pengarang buku ini, Moham- 
mad Dhani Anwari Mohammad-Taib 
(MDAMT) merupakan Senior Software 
Engineering dan Senior System Administra- 
tor di sebuah perusahaan swasta. Dan Rus- 
manto Maryanto yang biasa dipanggil Pak 
Rus ini adalah Pemimpin Redaksi majalah 
InfoLINUX dan juga menjabat sebagai re- 
daktur majalah ilmiah dwibulanan populer 
Elektro Indonesia. AEws 


INFOLINUX 08/2004 23 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Software Kompresi 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


| Noprianto 


IMDEKS 


TOOL KOMPRESI 

ZIP 25 
GZIP 25 
BZIP2 26 
RAR 26 
ARJ 27 
ARC 27 


Kriteria Penilaian 
Pertama-tama, ada baiknya kami sampai- 
kan bahwa tidaklah mudah dalam menguji 
software kompresi. Apalagi jika hasilnya 
kemudian dibandingkan dengan aplikasi 
kompresi lain. 

Kenapa? Minimal ada dua faktor. Yang 
pertama, algoritma yang digunakan ber- 
beda. Yang kedua, dari file tersebut. Ada 
file yang mudah dikompres, ada file yang 
lebih padat. 

Namun, the show must go on. Jadi, kami 
berusaha untuk seobjektif mungkin dalam 
memilih aplikasi yang diperbandingkan dan 
jenis dan struktur file yang dikompres. 

Kriteria pertama yang diperhatikan ten- 
tunya kemampuan dalam melakukan kom- 
presi. 

Kriteria kedua adalah waktu. Suatu 
kompresi yang baik harus mampu melaku- 
kan kompromi yang paling masuk akal dari 
perbandingan kemampuan kompresi dan 
waktunya. 

Kriteria ketiga adalah kemudahan untuk 
digunakan. Semuanya adalah aplikasi ber- 
basis command line. 

Kriteria terakhir adalah dokumentasi. Hal 
ini merupakan hal pendukung yang penting. 


24 INFOLINUX 08/2004 


Adu Kemampuan 
Software Kompresi 


ecara alamiah, manusia adalah makh- 
Gu tukang simpan. Apa saja secara 

alamiah akan disimpan. Mulai dari 
pakaian (yang mungkin sudah tidak akan 
pernah dipakai lagi), buku-buku lama, lagu- 
lagu sampai e-mail (dan mungkin spam)! 

Oleh karena itu, media penyimpanan 
selalu menjadi penting. Sayangnya, kapasitas 
media tidaklah tak terbatas. Lemari baju 
bisa penuh. Laci-laci bisa penuh. Harddisk 
pun bisa penuh. 

Di dunia komputer, kita mengenal istilah 
kompresi. Di dunia nyata, sebenarnya, 
kompresi juga dapat diterapkan. Pada lemari 
baju misalnya. Kompresi adalah tindakan 
untuk memaketkan dalam bentuk yang 
lebih kecil sehingga ruang kosong lain tetap 
tersedia. Baju dapat dilipat-lipat dan diikat 
erat agar tersedia ruang kosong lebih besar. 

Di komputer, tidak semua file disim- 
pan dalam format yang efisien. Artinya, isi 
dalam file tersebut mungkin masih dapat 
dipadatkan untuk sementara waktu. Ketika 
dipadatkan, file tersebut memang tidak 
dapat digunakan secara langsung, namun, 
bisa menghemat tempat penyimpanan. 
Apabila ingin digunakan, file terkompres 
tersebut harus dimekarkan kembali. 

Algoritma kompresi bisa ' macam- 
macam. Sama seperti pada kehidupan se- 
hari-hari. Ada yang bisa melipat baju den- 
gan begitu efisien sehingga baju menjadi 
sangat kecil. Ada yang sudah menyerah 
dengan hasil lipatan yang besar. 

Di dunia komputer, kita mengenal ber- 
bagai algoritma kompresi. Mulai yang kom- 
presi yang paling sederhana (misal AAAAA 
dikompres menjadi 5A) sampai yang super- 
kompleks dan rumit. Beberapa kompresi 
khusus diterapkan pada multimedia mis- 
alnya. Beberapa kompresi adalah kompresi 
umum. 

Contoh penerapan kompresi yang po- 
puler adalah zip. Format yang satu ini, se- 
menjak dipopulerkan, sampai saat ini terus 
populer. Adapula rar, arj, gzip, bzip2, arc 


www.infolinux.web.id 


dan lain sebagainya. 

Di kesempatan kali ini, kita akan mem- 
bandingkan penerapan algoritma kompresi 
tersebut di Linux. Dengan demikian, pro- 
gramnya sendiri (tidak hanya algoritman- 
ya) akan dibahas. Kita akan membahas zip 
(2.3), gzip (1.3.5), bzip2 (1.0.2), rar (3.30), 
arj (3.10), dan arc (5.21e). Format terse- 
but umumnya telah diimplementasikan ke 
dalam berbagai platform, hanya, yang satu 
lebih populer di platform tertentu. Sebagai 
contoh, zip dan rar sangatlah populer di 
Windows, namun gzip dan bzip2 adalah 
yang paling populer di Linux. 

Kami membuat dua file untuk dikom- 
pres. Pertama adalah file dengan nama 
BINARY, sebuah file binary database 
MaxDB dengan ukuran 83886080 (80MB). 
File yang satu ini memiliki struktur tersend- 
iri yang cukup rumit dan tidak umum. 
Kami tidak menguji file binary berupa 
file EXE Windows atau file executable 
ELF Linux. Kemudian, file kedua adalah 
file dengan nama TEXT, sebuah file text 
yang dibuat dengan perintah yes sebesar 
310362112 (296MB). Untuk file teks, kami 
sengaja memilih format yang paling seder- 
hana. Salah satu tujuannya adalah untuk 
melihat seberapa pintar software kompresi 
memanfaatkan struktur file teks ini. 

Untuk pengujian dan perbandingan yang 
seobjektif mungkin, kami hanya menguji 
pada kondisi sistem yang serupa. Segala ser- 
vis yang tidak perlu dimatikan, dan file file 
diletakkan pada partisi kosong yang selalu 
diformat. Kondisi proses dan resource yang 
digunakan juga kami perhatikan mungkin. 
Termasuk men-disable segala opsi program 
yang berguna untuk meningkatkan interak- 
tifitas atau hal-hal informatif lainnya. 

Untuk kompresi, apabila didukung oleh 
softwarenya, kami melakukan kompresi 
cepat dan kompresi dengan kemampuan 
tinggi untuk membandingkan hasilnya. 
Kami menyajikan rasio kompresi sampai 6 
digit sebagai referensi bagi Anda. @ 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


TOOL KOMPRESI 


Spesifikasi Software 


Perbandingan Enam Software Kompresi 


ADU SOFTWARE 


TOOL KOMPRESI 


Spesifikasi Software 


Pembuat Info-ZIP Pembuat Jean-Loup Gaiily, Mark Adler 
Situs http://www.info-zip.org/pub/infozip/ Situs http://www.gnu.org/software/gzip/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi Dependensi 
System e CPU Pentium II atau lebih cepat System @ CPU Pentium II atau lebih cepat 
Reguirement « RAM 64 MB Reguirement » RAM 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 0,5 MB @ Ruang kosong harddisk 0,5 MB 


alam mengompres file 
BINARY, program zip 


dengan kompresi cepat dapat 
memepetkannya sehingga 
menjadi 1047175 byte (dari 


83886080) atau menjadi sekitar 
1.248330Yo dari ukuran aslin- 
ya. Kompresi dapat dilakukan 
dalam waktu 2 detik. 

Dalam mengompres file 
BINARY, program zip dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya sehing- 
ga menjadi 662414 byte (dari 
83886080) atau menjadi sekitar 
0,789659Yo dari ukuran aslin- 
ya. Kompresi dilakukan dalam 
waktu 8 detik. Unzip untuk file 
BINARY dapat dilakukan dalam 
waktu sekitar 2 detik. 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program zip dengan 
kompresi cepat dapat memepet- 
kannya sehingga — menjadi 
1353968 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,436254Y6 


dari ukuran aslinya. Kompresi 
dilakukan dalam 13 detik. 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program zip dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya menjadi 
301379 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,097105Y6 
dari ukuran aslinya. Kompresi 
juga dilakukan dalam waktu 13 
detik lebih sedikit. 

Unzip untuk file TEXT di- 
lakukan dalam 13 detik. Aa 


Dokumentasi 10Y4 


Kemudahan 1075 
Kompresi 40Y6 


Waktu 406 


Hasil Pengujian 
Rasio Kompresi #INIIAA NAN 2.6 


Waktu "1/11 M3 
Kemudahan  YNNNTIIIAN 28 
Dokumentasi ' SIITINIIIN 11 


alam mengompres file 

BINARY, program gzip 
dengan kompresi cepat dapat 
memepetkannya sehingga 
menjadi 1047056 byte (dari 
83886080) atau menjadi sekitar 
1,248188Yo dari ukuran aslin- 
ya. Kompresi dapat dilakukan 
dalam waktu 4 detik. 

Dalam  mengompres file 
BINARY, program gzip dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya sehing- 
ga menjadi 662295 byte (dari 
83886080) atau menjadi sekitar 
0,789517Y0 dari ukuran aslinya. 
Kompresi dilakukan dalam wak- 
tu 4 detik lewat sedikit. GUnzip 
untuk file BINARY dilakukan 
dalam waktu sekitar 1 detik. 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program gzip dengan 
kompresi cepat dapat memepet- 
kannya sehingga — menjadi 
1353851 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,436216Yo 


www.infolinux.web.id 


dari ukuran aslinya. Kompresi 
dilakukan dalam 13 detik. 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program gzip dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya menjadi 
301253 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,097065Yo 
dari ukuran aslinya. Kompresi 
dilakukan dalam 13 detik. 

GUnzip untuk file TEXT 
dapat dilakukan dalam waktu 
sekitar 11 detik.A 


Dokumentasi 10Y6 


Kemudahan 1075 
Kompresi 405 


Waktu 406 


Hasil Pengujian 
Rasio Kompresi ASIAN AAA 2.6 


Waktu NENANNANAN 29 
Kemudahan NIAT NININ 98 
Dokumentasi SIAGA NIIIN IN 


INFOLINUX 08/2004 25 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Software Kompresi 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


TOOL KOMPRESI 


Spesifikasi Software 


TOOL KOMPRESI 


Spesifikasi Software 


Pembuat Julian Seward Pembuat RAR Lab 
Situs http://sources.redhat.com/bzip2/ Situs http://www.rarlab.com/ 
Lisensi GPL Lisensi proprietary, lisensi rar 
Harga Gratis Harga USD 29 untuk 1 user 
Dependensi - Dependensi - 
System @ CPU Pentium II atau lebih cepat System # CPU Pentium II atau lebih cepat 
Reguirement « RAM 64 MB Reguirement « RAM 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 0,5 MB e Ruang kosong harddisk 0,5 MB 


alam  mengompres file 

BINARY, bzip2 dengan 
kompresi cepat dapat memepet- 
kannya menjadi 551836 byte 
(dari 83886080) atau menjadi 
sekitar 0,657839Yo dari ukuran 
aslinya. Kompresi dilakukan 
dalam waktu 8 detik. 

Dalam  mengompres file 
BINARY, bzip2 dengan daya 
kompresi paling tinggi dapat 
memepetkannya sehingga men- 
jadi 383057 byte (dari 83886080) 
atau menjadi sekitar 0,456639Y6 
dari ukuran aslinya. Kompresi 
dilakukan dalam waktu 8 detik. 
BUnzip2 untuk file BINARY 
dilakukan dalam waktu sekitar 
2 detik. 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program bzip2 dengan 
kompresi cepat dapat memepet- 
kannya sehingga — menjadi 
95880(!) byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,030892Y6 
dari ukuran aslinya. Kompresi di 


26 INFOLINUX 08/2004 


lakukan dalam waktu 8 menit! 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program bzip2 dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya men- 
jadi 11012(1!!!!) byte (dari 
310362112) atau menjadi sekitar 
0,003548Y0 dari ukuran aslinya. 
Kompresi dilakukan dalam 8 
menit! 

BUnzip2 untuk file TEXT 
dapat dilakukan dalam waktu 
sekitar 13 detik. A 


Dokumentasi 10Y4 


Kemudahan 10y4 
Kompresi 405 


Waktu 4076 


Hasil Pengujian 
Rasio Kompresi #IIISNANAK 2.8 


Waktu NENNNNANA 2.2 
Kemudahan  YINNNIIIAN 98 
Dokumentasi 'SIINIIININ 28 


alam mengompres file 
BINARY, 
dengan kompresi cepat 


program rar 
dapat 
memepetkannya sehingga men- 
jadi 372357 byte (dari 83886080) 
atau menjadi sekitar 0,443884Y9 
Hebat! 
Kompresi dilakukan dalam wak- 
tu 13 detik. 

Dalam  mengompres file 


dari ukuran aslinya. 


BINARY, program rar dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya sehing- 
ga menjadi 317406 byte (dari 
83886080) atau menjadi sekitar 
0,378377Yo dari ukuran aslin- 
ya. Kompresi dilakukan dalam 
waktu 18 detik. Unrar untuk file 
BINARY dapat dilakukan dalam 
waktu sekitar 2 detik. 

Dalam  mengompres file 
TEXT, program rar dengan 
kompresi cepat dapat memepet- 
kannya sehingga — menjadi 
151626 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,048854Y6 


www.infolinux.web.id 


dari ukuran aslinya. Kompresi di 
lakukan dalam waktu 27 detik. 

Dalam mengompres file 
TEXT, program rar dengan 
daya kompresi paling tinggi 
dapat memepetkannya menjadi 
151621 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,048852Yo 
dari ukuran aslinya. Kompresi 
dapat dilakukan dalam wak- 
tu 37 detik. Unrar untuk file 
TEXT dilakukan dalam waktu 
14 detik. 


Dokumentasi 10Yo 


Kemudahan 1096 
Kompresi 4096 


Waktu 406 


Hasil Pengujian 
Rasio Kompresi #IISINA NAN 9,8 


Waktu "LIL III MN 
Kemudahan  NINNINTAAN 238 
Dokumentasi FIIIIIAIA1/ 35 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


TOOL KOMPRESI 


Spesifikasi Software 


Perbandingan Enam Software Kompresi 


ADU SOFTWARE 


TOOL KOMPRESI 


Spesifikasi Software 


Pembuat Andrew Belov Pembuat Howard Chu 
Situs http://arj.sourceforge.net/ Situs http://sourceforge.net/projects/arc/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi Dependensi 
System e CPU Pentium II atau lebih cepat System e CPU Pentium II atau lebih cepat 
Reguirement « RAM 64 MB Reguirement » RAM 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 0,5 MB @ Ruang kosong harddisk 0,5 MB 


alam mengompres file 

BINARY, program ARJ 
dapat memepetkannya sehing- 
ga menjadi 602823 byte (dari 
83886080) atau menjadi sekitar 
0,718621Y0 dari ukuran aslinya. 
Kompresi dilakukan dalam wak- 
tu 5 detik. 

Unarj untuk file BINARY 
dapat dilakukan dalam waktu 
sekitar 2 detik. 

Keajaiban terjadi ketika men- 
gompres file TEXT. Program 
arj dengan dapat memepetkan- 
nya menjadi 2587 byte (dari 
310362112) atau menjadi sekitar 
0,000833Y0 dari ukuran aslinya. 
Ini bukan salah cetak, salah ke- 
tik, ataupun pemalsuan data. 
Ketika yang lain menyerah pada 
ratusan ribu, bzip2 datang den- 
gan gagah berani pada belasan 
ribu. Namun, semuanya kalah 
dengan arj dengan dua ribuan- 
nya. Dalam dunia komputer, 
ini ajaib. 


Unarj untuk file TEXT dapat 
dilakukan dalam waktu sekitar 
12 detik. 

Sama seperti pada RAR, segala 
informasi ekstra, termasuk prog- 
ress bar dimatikan untuk menja- 
min pengujian yang lebih akurat. 

Jangan lupa membaca opsi 
kompatibilitas dengan MSDOS 
apabila Anda ingin membuat 
arsip yang akan dibaca di dunia 
MSDOS. Banyak yang harus di- 
perhatikan. A 


Dokumentasi 10Yo 


Kemudahan 1075 
Kompresi 40Y6 


Waktu 406 


Hasil Pengujian 


Rasio Kompresi IIIINNFANI 96 


Waktu 
Kemudahan 
Dokumentasi 


MENANANNAN 23 
MENENINNAN 2 
NENNANANAN 28 


A RC adalah program kom- 
presi dari masa yang cu- 


kup silam. Walaupun kuno dan 
mungkin sudah kalah populer 
dari kompresi lain, program ini 
memiliki dokumentasi yang cu- 
kup baik. Beberapa fitur ARC 
juga disertakan dalam doku- 
mentasinya. Walau, banyak fitur 
yang sudah umum saat ini. 

Dalam  mengompres file 
BINARY, program ARC dapat 
memepetkannya sehingga 
menjadi 1323811 byte (dari 
83886080) atau menjadi sekitar 
1,578105Yo dari ukuran aslinya. 
Kompresi dilakukan dalam wak- 
tu 2 detik. Program ini terhitung 
kalah dari program kompresi 
yang lain. Beberapa metode su- 
dah dicoba dengan membaca 
manualnya, namun tidak ban- 
yak yang dapat dilakukan. 

Unarc untuk file BINARY 
dapat dilakukan dalam waktu 
sekitar 2 detik. 


www.infolinux.web.id 


Dalam  mengompres file 
TEXT, program ARC dengan 
dapat memepetkannya menjadi 
442869 byte (dari 310362112) 
atau menjadi sekitar 0,142694Y6 
dari ukuran aslinya. Rupanya ti- 
dak ada keajaiban. Padahal, file 
text-nya sangat memungkinkan 
untuk dikompres (bahkan den- 
gan cara yang kuno sekalipun). 

Unarc untuk file TEXT dapat 
dilakukan dalam waktu sekitar 
11 detik. 


Dokumentasi 10y6 


Kemudahan 1095 
Kompresi 405 


Waktu 406 


Hasil Pengujian 
Rasio Kompresi SIIIANAAA/7 9,1 


Waktu NENNNNANAN 22 
Kemudahan ITA NINININ 238 
Dokumentasi ' IIIIINIIIN Ii 


INFOLINUX 08/2004 27 


SOFTWARE PILIHAN 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


OFFICE SUITES 


BISNIS 


DATABASE 


- 
0 yaka ego ih ka 
an sx022 am Ou AN 


OpenOffice.org 
http://www.openoffice.org/ 
GPL 

Glibc 2.2.0 or newer 


64MB RAM 


inux-linux keluaran versi terbaru bi- 

asanya sudah menyertakan program ini 
sebagai tambahan. Tapi tidak ada salahnya 
kita melakukan update terhadap versi lama 
yang kita miliki. Siapa tahu ada beberapa 
pengembangan yang dapat berguna bagi 
Anda dalam menangani berbagai pekerjaan 
kantor. OpenOffice sudah cukup pop- 
uler sejak kemunculannya kali pertama. 
Memang masih ada beberapa kekurangan 
yang masih harus diperbaiki bila diband- 
ingkan dengan Microsoft Office. Ini hanya 
masalah usia, OpenOffice masih teramat 
belia. Program yang diperuntukkan bagi 
sistem operasi Linux dan Windows ini 
menyediakan banyak fasilitas seperti word 
processor, spreadsheet, presentation manager, 
dan fasilitas untuk menggambar. 

Fitur-fiturnya — disamakan — dengan 
program-program Office lainnya supaya 
memudahkan sipengguna. Jangan takut 
file yang telah Anda simpan dengan meng- 
gunakan Office dari Microsoft tidak dapat 
dibuka oleh OpenOffice, dan begitu pun 
sebaliknya. Bahasa yang ada mencakup 25 
macam, yang kebanyakan ditambahkan 
satu-pesatu oleh komunitasnya sendiri. 
Seperti umumnya program dengan plat- 
form open Source lainnya, maka program 
teks editor ini pun bebas untuk dikembang- 
kan oleh siapa saja, termasuk Anda. NSu 


30  INFOLINUX 08/2004 


Inversion Software 
http://www.conflux.ee/ 

GPL 

nsi  Apache2, PostgreSOL, Python, mod python 


onflux merupakan web-based group- 
hn dan solusi bagi pengaturan file 
yang bertujuan mengorganisasi dan mem- 
fasilitasi para klien perusahaan Anda. Fasili- 
tas standar yang sudah termasuk dianta- 
ranya adalah, shared calender, tasks, tempat 
penyimpanan nama atau alamat seseorang, 
ruang untuk berdiskusi, dan e-mail client. 
Data yang dienkripsi pada saat pengiriman 
ke komputer Anda dengan menggunakan 
SSL tersebut dapat diakses dari mana saja. 
Diklaim oleh pemiliknya sebagai aplikasi 
berkualitas tinggi yang belum pernah ada 
sebelumnya, fitur-fitur yang bagus untuk 
harga yang tepat. 

Dengan sekali bayar tanpa ada biaya 
tersembunyi, Anda dapat langsung menik- 
mati keuntungan-keuntungannya. Namun 
jika ingin mencobanya saja, Anda dapat 
melakukan tes gratis dengan mengunjungi 
homepage, atau men-download versi trial. 
Tapi sayangnya, hanya dapat digunakan se- 
lama 30 hari saja. Program yang di-updated 
pada 11 Juni 2004 ini dibangun dengan 
komponen open source, seperti halnya Post- 
greSOL, Python, Mod Python, dan Apache. 
Conflux sangat stabil dan pemecahan 
masalah yang tepat bagi minimnya kon- 
disi keuangan Anda. Pilihan yang tepat bagi 
mereka yang hendak melakukan optimasi 
waktu di hadapan komputer. ASu 


www.infolinux.web.id 


BE OoEC Command Processo 
File Edit Connea Settings Help: 


ISAL) connect to psgl 
2 PSOL 
: Postgresol 


1 On 
Transaction : Serializable 


lawu END an 
IODBC connection to PSOL successful. 


ISL) select coll.col2, case when col2 like "rowlii" then "HEY" else "YOU" end from fred 
Row coli co12 case 


The PostgreSOL Global Development Group 
http://www.postgresgl.org/ 
Open Source 


engolahan data barang, penjualan, 
| Lena dan lain-lain terkadang bisa 
jadi sangat menjengkelkan. Untuk melaku- 
kannya lewat proses manual bukan hal yang 
mudah atau bisa saja bahkan mustahil di- 
lakukan jika jumlah barang atau konsumen- 
nya sudah sedemikian banyak. Nah, Anda 
perlu mencoba program yang satu ini. 
Database adalah sekumpulan data/ 
informasi yang teratur berdasarkan kriteria 
tertentu yang saling berhubungan. Sistem 
yang digunakan untuk menyimpan data- 
data itu disebut Relational Database Man- 
agement System atau disingkat RDBMS 
yang terdiri dari database, tabel, record, 
field, indeks, guery, dan view. PostgreSOL 
merupakan program database yang mampu 
men-support hampir semua konsep SOL, 
termasuk subselects, transaksi, juga ber- 
bagai macam tipe dan fungsi user defined. 
Perbedaan versi 7.4.4 dengan versi 7.4, di 
antaranya perbaikan pada ECPG, perbaikan 
pada sistem copy in ketika menggunakan 
protokol jaringan lama, perbaikan pada 
saat pembacaan format tar pada NetBSD 
dan BSD/OS, penambahan tanda cek pada 
kerusakan panjang field di binary copy, dan 
masih banyak lagi perbaikan yang lainnya. 
Program ini diklaim oleh pembuatnya se- 
bagai program open source database paling 
baik. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


DATABASE 


EDUKASI 


SOFTWARE PILIHAN 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


DESKTOP 


Spesifikasi Software 


JohnLH 
http://www.aguafold.com 
Free for non-commercial use 
Java 1.4 


atu lagi program yang diperuntukkan 

bagi pembuatan atau pengelolaan data- 
base, Agua Data Studio. Pada versi terbaru 
ini kemampuannya dalam menciptakan 
dan mengubah skema data objek, termasuk 
menyimpannya ke dalam database diperli- 
hatkan secara gamblang. Proses editing-nya 
pun dapat dilakukan secara visual sehingga 
mampu meringankan kerja para developer 
dan bagian administrasi dalam mengatur 
atau mengembangkan database apapun. 

Selain itu, lewat fasilitas baru explain 
plan-nya Anda akan merasa terbantu 
ketika membuat atau menampilkan dia- 
gram-diagram guna mempermudah proses 
pemahaman dan analisis terhadap setiap 
operasi guery. Analisis semacam ini sangat 
berguna untuk meningkatkan kecepatan 
dan kemampuannnya. Ouery merupakan 
sekumpulan program SOL yang dirancang 
untuk memanggil kelompok record tertentu 
dari satu tabel atau lebih untuk melakukan 
Operasi pada tabel tersebut. 

Menu schema extraction-nya bertambah 
pada kemampuan melakukan ekstrak ter- 
hadap segala jenis objek database termasuk 
masalah keamanan dan penyimpanan ob- 
jek. Fitur impor datanya yang baru sangat 
mudah dan konsisten dalam memindahkan 
data ke dalam database dari sumber yang 
berbeda-beda. ASu 


Kana.no guiz! 


What is this hiragana? 


4 
i 
SA 


Spesifikasi Software 
F 1 Choplair-network 


http://www.choplair.org/kana-no-guiz.en.html 
GPL 
Python, GTK-- and PyGTK 


N | ena suatu bahasa memang 
susah-susah mudah. Susah karena 


selain mempelajari bahasanya, Anda juga 
harus mengetahui kebudayaan dari tempat 
bahasa tersebut digunakan. Mudah karena 
tanpa perlu belajar serius, dalam artian terus 
membawa-bawa buku ke mana Anda pergi, 
seperti nonton film atau yang lainnya. Con- 
tohnya program yang satu ini patut Anda 
coba. Belajar bahasa Jepang pun dapat Anda 
lakukan di mana saja termasuk di dalam 
Linux, dengan Kana no guiz. Program 
yang diperuntukkan bagi dunia pendidikan 
ini dapat memudahkan Anda yang kesu- 
litan dalam menghafal bahasa Jepang, Kana 
(katakana dan hiragana), karena modus 
belajarnya ditampilkan melalui kuis. 
Metodenya sederhana saja, Kana akan 
dimunculkan secara acak, lalu kita mesti 
memilih transkripsi Romanji mana yang 
tepat untuk tiap kana. Ada beberapa pili- 
han, tapi hanya satu jawaban yang benar. 
Program ini dapat dijanlankan pada sistem 
GNU/LINUX dan Windows. 
Syaratnya Anda juga harus menggunakan 


operasi 


interface-interface yang berbeda (GTK- 
atau Tkinter). Beberapa menunya dapat 
Anda konfigurasikan sendiri. Gambar-gam- 
bar pada Kana telah dikategorikan ke dalam 
SVG dan ditempatkan di bawah naungan 
lisensi Free Art. Asu 


www.infolinux.web.id 


Spesifikasi Software 

The KDE Project 
www.kde.org 
GPL 
1. Gt versi 3.2.3 atau lebih, x server, perl, bzip2, 
zlib versi 1.1 atau lebih, PCRE, libpng 


DE merupakan sebuah network desktop 

environment yang diperuntukkan bagi 
UNIX. Tujuan dibuatnya KDE adalah un- 
tuk memenuhi kebutuhan pemakai UNIX 
akan suatu bentuk desktop yang mudah 
sebab 
tampilan dalam bentuk grafis yang sangat 


digunakan, sudah menggunakan 
baik. Karena itu, tampilannya pun harus 
dibuat semirip mungkin dengan tampilan 
desktop yang ada pada komputer MacOS 
atau Microsoft Windows. 

Si pembuat UNIX mengklaim sistem- 
nya sebagai yang terbaik yang pernah ada 
saat ini, bila dibandingkan dengan operasi 
sistem lainnya. Malah, UNIX telah dijadi- 
kan pilihan yang sudah tidak diragukan lagi 
sebagai tehnologi informasi tingkat pro- 
fesional selama beberapa tahun ini. Tidak 
ada persaingan, bila Anda melihatnya dari 
segi stabilitas, dan sifatnya yang open source. 
Biar bagaimanapun, kekurangan dalam 
kemudahan penggunaannya pada desktop 
environment yang setingkat UNIX telah 
menghambat UNIX dalam menemukan ke- 
cocokannya dengan sistem desktop biasa. 

UNIX lumayan mendominasi penjua- 
lan, ia banyak dipilih oleh pemakai dengan 
tingkatan profesional atau para ilmuwan. 
Tanpa UNIX, tak akan ada internet. Kelebi- 
han lain dari KDE adalah tersedianya fasili- 
tas untuk melakukan pengeditan teks. ASu 


INFOLINUX 08/2004 31 


SOFTWARE PILIHAN 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


AduSoftware 
Arc 


Arj 

Bzip2 

File Roller 
Gnochive 
Karchiver 
Rar 

Zip 


Bisnis 
Ccount-1.20 
Confluxlite-1.1.2 
Gthumb-2.4.0 


Browser 
Mozilla-1.7 
Mozilla. Guickstarter-0.6 


Database 
Agua Data Studio-3.7 
PostgreSOL-7.4.3 


Distro 
Damnsmall-0.7.1.iso 


DriverModem| 
Hsf Conexant 
Inte1536EP-92 


DriverVideocard| 
Ati 
Nvidia 


Messenger 
Gaim 
Ymessenger 


OfficeSuites 
Open0ffice.org-1.1.2 


PENTING 


Scientific 
Freemed-0.7.0 
GPSMan-6.1.1 
Tkgate-1.8.4 
XEphem-3.6 


Spesial 

Fc2 Kernel Ntfs 
Fc2 Multimedia 
KDE-3.2.3 


Tools 
Wine 


Ulasan|Game 
Gemdropx 
Lbreakout2 


32 INFOLINUX 08/2004 


SCIENTIFIC 


FEEEEEEI: 


Spesifikasi Software 
Pembu Miguel Filgueiras 
http://www.ncc.up.pt/gpsman/ 


PS Manager (GPSMan) merupakan 
Kanan yang menggunakan tampi- 
lan grafik dan berfungsi untuk mengatur 
data GPS sehingga proses persiapan, atau 
pemeriksaan sangat mungkin untuk dilaku- 
kan pada lingkungan yang lebih bersahabat 
(baca mudah digunakan). 

Program ini mendukung komunikasi 
terhadap dua penerima merk Garmin, Law- 
rance, dan Magellan. Selain itu, program 
yang updated-nya dilakukan pada 18 Juni 
2004 ini dapat juga difungsikan sebagai 
penerima informasi real-time logging pada 
NMEA 0183 dari semua jenis alat penerima 
GPS. Kemampuan program ini pada saat 
Anda menggunakan tampilan mode grafik, 
di antaranya adalah membuat daftar be- 
berapa hal, seperti waypoints, routes, tracks, 
polyline and group. Lalu, kesemua data yang 
telah Anda buat tersebut dapat disimpan 
atau dibaca dalam bentuk teks, kecuali poly- 
line yang hanya mungkin untuk diterima 
dan disimpan pada GPS penerima yang 
sudah support saja. Selain menciptakan 
data hal-hal baru, Anda juga bisa memodi- 
fikasi atau membuang sama sekali data yang 
sudah tidak terpakai. Program ini mampu 
merekam track logging yang kemudian 
dapat Anda tampilkan gambarnya pada peta 
bergerak kemudian mungkin Anda gunakan 
untuk membuat track baru. ASu 


www.infolinux.web.id 


SCIENTIFIC 


Ula LAM Ipa Ore Denata Mona Gate Maa 9 


Dsi39 MN Ns ajse| S3) NN Us 


Spesifikasi Software 
P Jeffery Hansen 
http://www.tkgate.org 


Ae bergerak pada bidang tehnik kom- 
puter? Mungkin mengutak-atik perut 
atau isi dari sebuah PC adalah kerja Anda 
sehari-hari. Lalu, suatu saat Anda men- 
coba menggambar CPU dengan tangan, 
tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, coba 
program pilihan kami yang satu ini. 

TkGate merupakan program gambar 
simulator yang berguna untuk menampil- 
kan suatu bentuk sirkuit secara digital 
dengan bantuan program pengeditan grafik 
TCL/Tk. Kemampuannya adalah dukungan 
yang sangat luas terhadap elemen-elemen 
sirkuit kuno dan pembuatan desain dengan 
sistem hirarki oleh penggunanya. Anda in- 
gin melihat contoh sebuah sirkuit termasuk 
CPU jenis sederhana yang diprogram untuk 
dapat menjalankan suatu permainan den- 
gan tokoh hewan-hewan? Atau mungkin, 
Anda memutuskan untuk membaca beber- 
apa petunjuk program ini terlebih dahulu 
sebelum memulai? Silahkan load langsung 
dari menu help. 

Uniknya lagi, TkGate menyediakan tools 
bantuan untuk mendesain microprocessor. 
Menggunakannya pun sangat mudah. Ting- 
gal klik pada bagian tampilan yang muncul 
di monitor. TkGate dapat men-support ban- 
yak ragam bahasa, di antaranya Inggris, Je- 
pang, Prancis, Jerman, Spanyol, dan masih 
banyak lagi bahasa lainnya. NSu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Info CD 


Sekilas Info tentang Isi CD 


Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 


Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan library-library terbaru 
dan program-program pendukung lainnya 
agar dapat terinstalasi dengan baik (yang 
biasanya disebut “dependency”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Tarball 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


Paket tarball merupakan sistem pemaketan dengan dua tahap, yaitu pertama source code 
dipaket menjadi satu file dalam bentuk tar dan kemudian dikompres dengan Gzip atau Bzip2. 
Langkah-langkah instalasinya melalui shell Linux (jangan lupa sebelumnya Anda login 


dengan user “root'): 


1. Masuk ke direktori tempat Anda ingin meng-unpack file paket (biasanya di direktori 


“/home?). 
cd /home 


. Ketikkan perintah: 
Untuk tar.gz atau tgz 


tar xzvf /mnt/cdrom/jenis prog/nama prog/prog-4.4.4.tar.gz 


Untuk tar.bz2 atau tbz2 


tar xjvf /mnt/cdrom/jenis prog/nama prog/prog-4.4.4.tar.bz2 


Anda dapat mengganti letak direktori tempat paket instalasi berada, menjadi direktori 
yang sesuai. Dan ganti "/mnt/cdrom' menjadi direktori tempat cdrom Anda di-mount. 


. Untuk mengonfigurasi, mengompilasi, dan menginstalasi software, ketikkan perintah: 
./configure 
make 
make install 


Dan software akan terinstalasi dengan konfigurasi default. Jika Anda ingin mengubah 


opsi-opsi konfigurasi, ketikkan perintah: 
./configure --help 


untuk melihat opsi-opsi konfigurasi yang tersedia. 


www.infolinux.web.id 


Tipe-tipe paket 


Jika baru di lingkungan Linux, mungkin 
Anda akan kebingungan melihat file-file 
dan ekstensi-ekstensi yang berbeda- 
beda pada paket-paket instalasi Linux. 
Paket-paket tersebut dapat diidentifi- 
kasikan berdasarkan nama file-nya dan 
biasanya hanya dengan melihat ekstensi 
file-nya. 

program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi biner rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket biner 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket biner rpm, tapi didesain khusus 
untuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SUSE 8.2. 
Program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk 
diinstal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Hubungi kami melalui 
e-mail ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 08/2004 33 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


ahir sebagai manusia di dunia adalah 

karunia luar biasa. Dengan akal 

budinya, manusia dapat hidup ber- 
sama dan berkarya. Di dunia ini, terdapat 
banyak suku bangsa. Terdapat banyak bahasa. 
Terdapat banyak kebudayaan. Berbagai usaha 
dilakukan agar suku bangsa dari ujung satu 
dapat berbicara dan berkomunikasi dengan 
suku bangsa dari ujung lainnya. Tidak mudah 
memang. Apalagi kalau sampai harus me- 
mahami kebudayaannya. 

Oleh karena itu, kita mengenal bahasa 
persatuan bahasa Indonesia untuk lokal dan 
bahasa internasional untuk dunia yang lebih 
luas. Di zaman yang kian maju, bahasa 
negara yang satu dipelajari di negara lainnya. 
Segala upaya dilakukan agar terbangunnya 
jembatan komunikasi yang kokoh. Kenapa? 
Karena walaupun manusia beragam, manu- 
sia harus tetap berkomunikasi. 

Dunia komputer adalah miniatur dunia 
kita yang sebenarnya. Bisa kita lihat, dunia 
komputer juga memiliki banyak ragam 
kebudayaan. Dari hal yang cukup prinsip 
misalnya, arsitektur komputer. Arsitektur 
yang berbeda ibarat suku bangsa dan budaya 
yang berbeda di dunia ini. 

Selain arsitektur, ada pula sistem operasi. 
Yang satu ini juga merupakan masalah yang 


34  InfoLINUX 08/2004 


Berita | Ulasan | Adu Software | 


| Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


kita sehari-hari, adalah 
. Namun bagaimanapun, 
n yang terbaik. 
au dengan 


besar apabila tidak diselesaikan dan di- 
tanggapi dengan bijak. Selain sistem operasi, 
perbedaan pun masih dapat ditemukan pada 
format data dan lain sebagainya. 

Dunia komputer harus hidup harmonis 
dengan dunia yang kita tinggali ini. Dunia 
komputer harus belajar banyak dari dunia 
yang kita tinggali ini. Oleh karena itu, segala 
perbedaan yang ada harus dijembatani agar 
semua pihak tetap dapat memanfaatkan 
komputer untuk memenuhi kebutuhan. 
Harus ada usaha keras. 

Salah satunya adalah dengan pembuatan 
sistem operasi multiarsitektur. Contoh yang 
sangat baik dan berhasil adalah Linux. Linux 
jalan di berbagai arsitektur, mulai dari benda 
kecil sampai komputer sebesar lemari. 

Cara lain adalah dengan emulasi mesin. 
Dengan adanya emulasi mesin, seseorang 
dapat menginstal sistem operasi dan apli- 
kasnya di sistem operasi yang berjalan. 
Seolah-olah ada komputer dalam komputer. 

Ada pula emulasi program. Program yang 
berjalan di sistem operasi lain diemulasikan 
agar dapat berjalan di sistem operasi lainnya. 

Sama seperti dunia nyata, semuanya 
membutuhkan pengorbanan. Tapi, kita 
tidak boleh berperang hanya karena berbeda 
suku dan kebudayaan. Demikian juga di 


www.infolinux.web.id 


/£ 


dunia komputer. Maka, kami persembahkan 
untuk Anda berbagai pembahasan mengenai 
emulator mesin dan aplikasi, agar kita semua 
dapat tetap harmonis di dunia yang semakin 
beragam ini. 


Emulator mesin 

Pada dasarnya, komputer bekerja sesuai 
instruksi-instruksi, yang dalam bahasa 
kerennya disebut sebagai instruksi mesin. 
Umumnya, instruksi-instruksi dasar tersebut 
adalah atomik. Satu aksi seperti membuka file 
melibatkan banyak instruksi dasar. 

Sistem operasi mampu berbicara dengan 
mesin. Tentunya, dalam beberapa layer. 
Sebagai contoh, apabila kita ingin membuka 
file, maka aplikasi (yang membuka file 
tersebut) berbicara kepada pustaka untuk 
bekerja dengan file sistem dan input output 
dasar. Pustaka tersebut kemudian berbicara 
dengan kernel, dan pada akhirnya kernel akan 
berbicara dengan mesin. Semua hal tersebut 
umumnya berlangsung dua arah. 

Dengan memahami detail proses pem- 
rosesan dan interpretasi instruksi, sebuah 
program dapat memodifikasi dan me- 
ngambil keuntungan. 

Sebagai contoh pada sistem operasi Win- 
dows. Katakanlah Windows memiliki tiga 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


layer: layer aplikasi, layer pustaka, dan layer 
kernel. Dan suatu aplikasi, katakanlah 
aplikasi X, ingin membuka file yang di- 
simpan di lokasi XYZ di file sistem. Maka, X 
harus berbicara kepada layer pustaka, dan 
pustaka meneruskannya di layer kernel. Ker- 
nel akan meneruskannya ke layer aplikasi 
dalam urutan yang berlawanan. 

Apabila sebuah aplikasi diselipkan di layer 
pustaka yang berkomunikasi dengan aplikasi 
X, maka dengan mudah pustaka pengganti 
tersebut dapat berbicara kepada kernel sesuai 
pengertiannya. Demikian pula sebaliknya. 

Emulasi mesin pada dasarnya adalah 
bekerja dengan prinsip serupa. Sebuah 
aplikasi (bisa di modus user atau di modus 
kernel) bekerja sebagai penerjemah. Sebuah 
sistem lengkap (guest) berkomunikasi lewat 
emulator tersebut. Emulator tersebut ber- 
fungsi sebagai penerjemah, untuk mener- 
jemahkan instruksi-instruksi yang diberikan 
oleh guest system kepada host system. Demi- 
kian sebaliknya. 

Dalam pengertian sehari-hari, kita bisa 
mengartikan emulasi mesin sebagai mesin 
yang berjalan di dalam suatu mesin, kom- 
puter dalam komputer. Komputer yang 
berjalan dalam komputer tersebut dapat re- 
start dan shutdown tanpa mempengaruhi 
komputer yang ditumpanginya. Dan bagi 
komputer yang ditumpangi, komputer yang 
restart atau shutdown tersebut hanyalah 
sekumpulan proses. 

Hebat. Kita dapat menginstal Linux 
dalam Linux, Windows dalam Linux, Linux 
dalam Windows, dan sebagainya. Tapi, 
semua hal tersebut membutuhkan pengor- 
banan. Yang paling terasa adalah kecepatan. 
Wajar saja, karena adanya penerjemahan 
instruksi-instruksi tersebut. 

Kita mengenai berbagai emulator mesin 
seperti bochs, plex86, wmware, dan winZlin. 
Semuanya dapat berjalan di sistem operasi 
Linux. Bahkan, vmware dapat dijalankankan 
pada Windows dan Linux dan tetap konsis- 
ten dengan user interface-nya. Tidak semua 
emulator tersebut sempurna dan bebas di- 
gunakan. Kita akan melihat detailnya. 


bochs 

bochs adalah emulator untuk mesin 1A-32 
(x86) yang dapat berjalan di berbagai plat- 
form. Emulator yang satu ini terhitung sudah 
dikembangkan cukup lama, yaitu sejak 


pertengahan tahun 90-an. Cara membaca 
nama emulator ini adalah diucapkan sebagai 
box. Menurut sejarahnya, nama bochs 
dipilih ketika pengembangnya ingin men- 
cari nama yang mirip-mirip dengan box. 
Box adalah istilah teknis untuk suatu sistem 
seperti linux box, windows box, dan lain 
sebagainya. Harapannya, bochs dapat 
mengemulasikan box di dalam box. Mesin 
dalam mesin. 

Sebagai emulator, bochs cukup matang 
dari sisi kemampuan emulasi. Bochs mampu 
mengemulasikan CPU, I/O device umum, 
dan berbagai bios. Selain itu, Bochs dapat 
digunakan untuk mengemulasikan mesin 
386, 486, Pentium, Pentium Pro, dan bahkan 
AMD64! 

Anda dapat meminta bochs untuk meng- 
emulasikan komputer di dalam komputer 
Anda. Bochs dapat digunakan untuk men- 
jalankan emulasi Linux, Windows 95. DOS 
dan Windows NT4.0. 

Satu keunggulan emulator ini adalah 
kemudahan untuk diinstal dan digunakan. 
Ketika dijalankan, bochs akan menampilkan 
menu dalam modus teks. Pengguna tinggal 
memilih menu yang diinginkan. 

Pertama-tama, Anda disarankan untuk 
membuat disk image yang akan digunakan 
seperti halnya harddisk. Untuk itu, tersedia 
program lain (datang bersama bochs) yang 
sangat mudah untuk digunakan. 

bochs memiliki satu kelemahan men- 
dasar: lambat dan banyak fitur masih dalam 
tahap pengembangan. 

Penulis secara aktif mencoba bochs 
beberapa waktu yang lalu dan mendapatkan 
bochs dapat digunakan secara aktif sebagai 
emulator apabila Anda hanya ingin meng- 
emulasikan Windows 95 dan Linux (untuk 
keperluan testing). 

bochs cukup stabil walaupun Anda harus 
sabar menunggu. Emulasi Windows 95 
dapat diemulasikan dengan baik. Device- 
device input dan output secara umum dapat 
berfungsi dengan baik. 

Untuk Linux, apabila Anda melakukan 
instalasi distro-distro baru seperti SUSE 9.1 
atau JDS , maka Anda benar-benar harus 
bersabar. Hentikan proses-proses yang berat 
di sistem dan tunggulah. 

Saat tulisan ini dibuat, bochs telah 
mencapai versi stabil 2.1.1 yang diluncurkan 
pada bulan Februari yang lalu. 


www.infolinux.web.id 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


Bochs adalah free software dan dapat 
dijalankan pada berbagai platform tanpa 
harus membayar sepeser pun. Hanya, sekali 
lagi perhatikanlah beberapa hal berikut 
apabila Anda benar-benar ingin meng- 
gunakan emulator ini: 

@ Jangan mengharapkan kecepatan tinggi. 
Apabila Anda membutuhkan emulator 
dengan kecepatan yang lebih baik, Anda 
bisa memilih plex86 (free software) 
ataupun vmware (komersial). 

@ Tidak semua fitur berjalan baik di plat- 
form lain. Sebagai contoh, bochs men- 
dukung perangkat jaringan, namun tidak 
di semua platform. 

@ Bersabarlah ketika bochs terlihat seperti 
membeku. Apalagi ketika Anda meng- 
akses perangkat seperti harddisk atau 
CD-ROM. 


Seperti telah dibahas sebelumnya, bochs 
menggunakan disk image untuk meng- 
emulasikan penyimpanan. Setelah itu, 
Anda perlu menginstal sistem operasi di 
atasnya. Namun, apabila Anda hanya ingin 
mencoba-coba bochs dan tidak ingin 
membuang waktu, gunakanlah berbagai 
disk image yang tersedia gratis di situsnya: 
bochs.sf.net. 

Anda dapat men-download image free- 
dos, beberapa sistem Linux kecil, Debian 3.0, 
dan lain sebagainya. 


Plex86 

Plex86 adalah virtual mesin, emulator mesin, 
yang khusus memfokuskan dirinya untuk 
mengemulasikan Linux. Satu hal yang cukup 
menarik adalah fokusnya yang jelas. Sebuah 
virtual mesin yang kompleks, yang mampu 


lbooooeeeeeoir 


lo00e0606660:1 
ID 


Bochs sedang menjalankan DOS di atas Linux. 


InfoLINUX 08/2004 35 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Bochs Configuration: Main Menu 


This is the Bochs Configuration Interface, where you can describe the 
Imachine that you want to simulate. Bochs has already searched for a 
Iconfiguration file Ctypically called bochsrc.txt) and loaded it if it 
Icould be found. When you are satisfied vith the configuration, go 
lahead and start the simulation. 


You can also start bochs with 
C 


. Restore factory defau 
- Read options from.. 
. Edit options 

. Save options to... 
. Begin simulation 

. Guit nov 


FS URE 


IPlease choose one: (51 5 
10000000000011 
Hmm, FPU 
100000000000: 
100000000060: 5 ok 


(el mna 


ng dummy APIC emulation. 


Computer Society NET3.039 


ial options enabled 


mn 16 error reporting with FD) 


Ashel-Kone: & Bochs Peni 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


USER Cpu 


Pk 


BI COMMAND - DOSEMU - Shell - Konsole - Halal 


le J. Villani 


- 21280 Bytes in HMA 


p IMar 06 2004 10:49:321 


ib - READ/URITE 


d The 


Software Foundation: 
ion 
392 MB 


Asa 


“39 Oma dx! 


Bochs sedang menjalankan Linux di atas Linux. 


menjalankan berbagai sistem operasi, sa- 
ngatlah susah untuk dikembangkan dan 
memori yang dibutuhkan juga sangat besar. 

Mungkin beberapa dari Anda bertanya, 
untuk apa menjalankan Linux di dalam 
Linux. Apabila Anda menggunakan Linux 
sebagai sarana produktivitas, seperti men- 
jalankan Star Office, memeriksa e-mail dan 
lain sebagainya, maka emulasi Linux di 
dalam Linux tidaklah diperlukan. 

Tapi, apabila Anda harus sering menguji 
sistem atau sangat peduli dengan keamanan, 
maka emulasi Linux di dalam Linux adalah 
hal yang cukup diperlukan. 

Sebagai contoh, penulis cukup tertarik 
dengan perkembangan berbagai free soft- 
ware. Apabila setiap software harus diinstal, 
maka sistem penulis akan sangat kotor. Dan 
hal tersebut tentunya tidak menyenangkan. 
Menginstal berbagai distro dalam beberapa 
partisi juga bukan tindakan yang bijak, 
karena penulis tidak memiliki banyak ruang 
kosong. 

Plex86 adalah emulator yang cocok 
untuk mengemulasikan Linux. Pendekatan 
emulator khusus mesin Linux menjadikan 
plex86 100 kali lebih sederhana sehingga 
kecepatan emulasi akan meningkat. 

Proyek yang cukup serupa dengan plex86 
adalah UML, User Mode Linux. UML adalah 
Linux di dalam Linux yang dijalankan dalam 
modus user. Namun, UML sendiri juga 
memiliki beberapa kelemahan. UML sendiri 
masih butuh pengujian lebih lanjut. 

Anda bisa men-download plex86 di 
situsnya: plex86.sf.net. Salah satu kekurangan 


36  InfoLINUX 08/2004 


| sa Ken ee El 


Menjalankan Dosemu. 


plex86 yang paling terasa adalah cenderung 
lebih susah untuk dipakai dan kurangnya 
dokumentasi. Kecuali Anda adalah pemakai 
Linux ahli, plex86 akan terasa relatif susah 
untuk digunakan. 


Vmware 

Apabila ada emulator yang dapat berjalan di 
berbagai platform dan sekaligus dapat 
mengemulasikan berbagai platform, maka 
mungkin hanya Vmware-lah yang mampu. 
Vmware dapat dijalankan di Windows dan 
Linux, sambil tetap mempertahankan 
konsistensi user interface-nya. 

Bagi pengguna Linux yang ingin meng- 
instal Windows, Anda dapat mempergunakan 
vmware. Sayangnya, Vmware adalah software 
komersial. Walau demikian, dengan mudah 
Anda bisa meminta versi evaluasinya. 

Untuk Linux, Vmware tersedia dalam 
dua paket: tar.gz ataupun rpm. Anda bisa 
memilih yang Anda inginkan. Apabila 
menggunakan distro berbasis RPM, rasa- 
rasanya memilih rpm akan lebih bijak. 
Vmware cukup sederhana dan tidak memer- 
lukan berbagai dependency. 

Emulator ini terhitung emulator raksasa 
yang mengemulasikan keseluruhan perintah 
CPU. Ukuran aplikasinya sendiri sangat 
besar, sekitar 89 MB. Namun, Anda akan 
melihat bahwa Vmware sangatlah andal 
untuk digunakan. 

Kali pertama diinstal, Vmware harus 
dikonfigurasi terlebih dahulu. Dan ketika 
melakukan konfigurasi, Anda akan mem- 
butuhkan header kernel yang digunakan. Hal 


www.infolinux.web.id 


ini karena Vmware perlu membuat beberapa 
modul agar dapat bekerja optimal dengan 
kernel yang Anda gunakan. 

Vmware dapat berjalan pada hampir 
semua distribusi Linux populer. Distro yang 
disebutkan tidak didukung seperti SUSE 9.1 
pun rupanya didukung dengan baik. Pada 
saat konfigurasi, Vmware mengenali dengan 
baik kernel 2.6 yang penulis gunakan di 
SUSE 9.1. 

Anda akan ditanya beberapa hal men- 
dasar sebelum kompilasi digunakan. Un- 
tungnya, berbagai hal mendasar tersebut 
telah memiliki jawaban default. Anda akan 
ditanyakan apakah akan menyertakan 
dukungan jaringan di dalam emulasi. Atau, 
apakah Anda mengizinkan sistem operasi 
yang diemulasikan untuk mengakses file 
sistem Anda. Dan lain sebagainya. 

Setelah semua informasi terpenuhi, maka 
kompilasi modul pun dilakukan. Jangan lupa 
untuk menyiapkan source code kernel yang 
Anda gunakan. Atau, carilah paket serupa 
kernel-header di repositori distro Anda. 

Dalam hampir semua kasus, kompilasi 
akan berlangsung sukses. Dan setelah itu, 
Vmware segera dapat digunakan. Apabila 
Anda mengaktifkan fasilitas jaringan dalam 
emulasi, maka setiap kali booting, Vmware 
akan menyalakan servis Vmware. Khusus 
untuk jaringan, Anda akan mendapatkan 
device vmnet ketika menjalankan perintah 
ifconfig. 

Tampilan Vmware sangat intuitif dan 
mudah digunakan. Untuk membuat mesin 
baru misalnya, Anda akan menjumpai wi- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


BB INSTALL - DOSEMU - Shell - Konsole IE 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Ii Turbo Pascal 2.0 Installation Utility 1 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


MEESIMS 17x - DOSEMU - Shell - Konsole 3 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


Hsixi 


1:1 
Help 1 Welcone 


0 Turbo Pascal. Press Enter 


Turbo Pascal 

Version ?.0 
Copyright (c) 1983,92 by 
Borland International, Inc. 


o close this dialog box 


Asa 


Asa | 


De En Pa 


Tawooe NN MAN O 9 TE Sa OogA " c2o0 x2 SN 


Instalasi TurboPascal 7.0 di dalam Dosemu. 


zard yang sangat memudahkan. Dengan 
tampilan yang modern dan menyenangkan, 
Anda bisa melihat device apa saja yang 
berhasil diemulasikan. 

Di komputer penulis, Vmware dapat 
dengan mudah digunakan untuk meng- 
emulasikan Windows XP. Penulis bahkan 
mengemulasikan Linux di dalam Linux 
untuk keperluan pengujian. 

Kelemahan Vmware (selain bukan free 
software) adalah sedikit lambat (namun 
masih jauh lebih cepat dibandingkan dengan 
emulator mesin lain seperti bochs). Hal ini 
wajar adanya karena Vmware mengemu- 
lasikan semua perintah CPU. Vmware 
bahkan bisa lebih lambat lagi apabila tidak 
menggunakan teknis pintar yang mampu 
mendeteksi cara yang paling optimal dalam 
mengemulasikan sistem operasi atau mesin 
tertentu. 

Vmware memiliki banyak keunggulan 
yang tidak dimiliki oleh emulator lain. Yang 
pertama adalah kemampuan untuk menam- 
pilkan dalam modus full screen. Dengan 
demikian, tampilan ketika emulasi akan 
lebih baik lagi. 

Yang kedua adalah fasilitas untuk pem- 
buatan disk image secara dinamis ataupun 
statis. Pada cara statis, Anda telah memper- 
siapkan image yang akan digunakan. Semen- 
tara, pada cara dinamis, ukuran image akan 
bertambah ketika dibutuhkan. Apabila Anda 
memiliki banyak space tambahan, maka cara 
statis sangat disarankan. Cara statis dapat 
meningkatkan kecepatan emulasi. Ketika 
menulis artikel ini, penulis sedang meng- 


Menjalankan TurboPascal 7.0 di dalam Dosemu. 


instal Windows XP di dalam emulasi. 
Pembuatan disk image bahkan bisa dipecah 
ke dalam beberapa potongan. 

Vmware cukup pintar dalam meng- 
gunakan resource sistem. Ketika sistem 
sedang sibuk, maka secara otomatis Vmware 
akan berjalan dengan pelan. Ketika resource 
yang tersedia banyak, maka Vmware akan 
ngebut. Kita bahkan bisa menentukan 
ukuran memori yang bisa dialokasikan 
untuk satu sistem operasi. Benar-benar 
customizeable. 

Hal lain yang tidak dimiliki oleh kom- 
puter biasa namun dimiliki oleh Vmware 
adalah kemampuan untuk menunda aksi 
tertentu. Setiap saat kita bisa menyimpan 
status aktif mesin yang kita emulasikan. 
Apabila diinginkan, kita dengan mudah bisa 
menjalankan kembali sistem yang tertunda 
tersebut. 

Selain itu, Vmware workstation terbaru, 
4.5.2, bahkan mampu untuk mengemulasi- 
kan Windows Longhorn (masih ekspe- 
rimental). Selain itu, dapat pula digunakan 
untuk mengemulasikan Solaris 9 dan 10. 
Novell Netware juga siap diemulasikan. 
Bahkan, teknologi terbaru Linux, kernel 
2.6.x, juga dapat diemulasikan. 

Vmware datang dengan dokumentasi 
yang lengkap dan mudah diikuti. Secara 
umum, Vmware adalah emulator mesin 
yang sangat baik. Sebagai tip dalam bekerja 
dengan Vmware, hentikan berbagai proses 
seperti screen saver dan berbagai daemon 
yang tidak diperlukan, terutama ketika 
bekerja dengan disk. 


www.infolinux.web.id 


Tercatat perusahaan Vmware termasuk 
perusahaan yang cukup baik. Mereka mem- 
berikan donasi kepada proyek Wine dan 
sekaligus sangat mendukung Linux. 

Penulis telah menggunakan Vmware 
cukup lama, dan sangat gembira dengan 
segala fiturnya. Apabila Anda ingin meng- 
emulasikan Windows di atas Linux, cobalah 
Vmware. Kunjungi situsnya di http:// 
www.vmware.com. 

Satu pesan, sebaiknya jangan meng- 
emulasikan Windows hanya karena Anda 
ingin memainkan game. Kalau demikian, 
sebaiknya Anda mempertimbangkan Wine 
atau Winex. 


Win4Lin 

Emulator yang satu ini memiliki nama yang 
mencerminkan fungsinya. Windows untuk 
Linux. Anda dapat mengemulasikan Win- 
dows di atas Linux, dengan berbagai keung- 
gulan yang tidak dimiliki oleh emulator lain. 

Berlawanan dengan Vmware dan bochs, 
windlin tidak bekerja dengan sistem disk im- 
age. Win4lin bekerja dengan file sistem Linux 
yang sudah ada. Artinya, segala operasi file 
sistem pada Windows akan diterjemahkan ke 
operasi file sistem di Linux. Hal yang satu ini 
membuat instalasi win4lin dapat diakses 
dengan mudah dari sistem di luar. 

Instalasi dapat dilakukan dengan sangat 
mudah. Setelah instalasi, konfigurasi pun 
dapat dilakukan dengan cara yang menye- 
nangkan. 

Windlin memiliki cara kerja yang sedikit 
unik. Pembuatnya, Netraverse, mengem- 


InfoLINUX 08/2004 37 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


File Edit View VM Power Snapshot Windows Help 


auajB Ra da 


BID, S1 Bsnapshot R4 


Elle Edit View VM Power Snapshot Windows Help 


Naa 


Home x | 


(home » | Windows XP Protessionat » | 


VMware Workstation 4.52 


VMWware Workstation allows multiple standard operating systems and tneir appllcations to 
tun vith high performance in secure and transportable virtual machines. Each virtual 
machine is egulvalent to a PC with a unigue network address and a full complement of 

#rardware choices. 


Use fhis button to create 2 new virtual machine. You then can install 
NeirUitual nd run a variety of standard operating systems in the Virtual machine. 
Machine 


Use this button to browse for virtual machines and to select one to 
display In this panel. You then can interact with the guest operating 

Open Existing system within this display as you would a standard PC. 

Virtual Mactin 


sor, press Ctr-Ait 


| CAKE 


TIA 


Tampilan Vmware. 


bangkan patch khusus untuk kernel Linux 
agar windlin dapat bekerja dengan efektif di 
sistem yang bersangkutan. Hal ini dalam 
beberapa hal kurang menyenangkan karena 
berarti kita tergantung pada Netraverse. 
Untungnya, Netraverse aktif dalam me- 
ngembangkan 

Wind4lin akan secara otomatis menye- 
suaikan dirinya dengan kernel yang berjalan. 
Sistem ini mirip dengan Vmware. 

Satu hal lain yang menjadi ciri khas 
windlin adalah kemampuan untuk berjalan 
dengan sangat cepat. Dalam beberapa hal, 
wind4lin dapat mengemulasikan lebih cepat 
dari Vmware. 

Keterbatasan dari win4lin adalah belum 
adanya dukungan untuk emulasi Windows 
2000 dan XP. Keduanya adalah Windows 
yang sangat sering digunakan saat ini. 
Pembuatnya mengatakan bahwa usaha 
penyempurnaan ke arah tersebut sedang 
dilakukan. Keterbatasan lainnya adalah 
dukungan yang miskin untuk directx. 

Untuk pencetakan, windlin bisa me- 
ngatur agar pencetakan diarahkan ke printer 
default di Linux. Sangat membantu apabila 
kita ingin melakukan pencetakan di dalam 
emulasi. 

Untuk konfigurasi, win4lin menyediakan 
sebuah tool dengan nama winsetup yang 
sangat membantu user untuk melakukan 
konfigurasi. Banyak hal, termasuk alokasi 
memory juga bisa diatur melalui winsetup 
ini. 

Tersedia pula fitur konfigurasi yang 
memungkinkan user untuk memetakan 


38  InfoLINUX 08/2004 


OM IE PATI” 


Among Ga 


Vmware sedang menjalankan instalasi XP di atas Linux. 


drive ke direktori di Linux. Dan, fitur yang 
satu ini sangat configureable. 

Win4lin, sama seperti Vmware, adalah 
emulator komersial. Anda harus merogoh 
kocek US$89,99 untuk lisensi single user. 
Kunjungi situsnya di http://www.netra- 
verse.com. 


Dosemu 

Bagi Anda yang pernah mengenal zaman 
DOS, apakah Anda merasakan bahwa DOS 
adalah dunia yang penuh pesona dan 
sekaligus penuh kenangan? Apabila Anda 
adalah seorang developer dan mengenal 
pengembangan aplikasi dengan Pascal 
atau BASIC di zaman DOS? Apabila Ya, 
maka pesona DOS pasti tetap terkenang 
di hati. 

Sampai hari ini pun, banyak aplikasi DOS 
masih digunakan di berbagai sektor ke- 
hidupan. Bahkan, banyak perusahaan besar 
masih mengandalkan aplikasi yang dibuat 
dengan Pascal atau Foxpro dalam mem- 
bantu bisnisnya. 

Permasalahannya adalah, Linux tidak 
dapat menjalankan aplikasi DOS. Semen- 
tara, menggunakan MSDOS 6.22 misalnya, 
sudah bukan zamannya lagi. Solusi dengan 
kompromi terbaik adalah menggunakan 
Windows (95 atau 98). Tapi, itu pun bukan 
solusi yang optimal. Penuh virus dan harus 
bayar pula. 

Lahirnya Dosemu sebagai emulator 
khusus aplikasi DOS adalah angin segar. 
Dengan Dosemu, aplikasi bisa diemulasikan 
dengan hampir tidak ada masalah. Ketika 


www.infolinux.web.id 


menulis artikel ini, penulis bahkan ber- 
nostalgia menginstal Turbo Pascal 7.0 dan 
kemudian mengingat-ingat kembali mem- 
buat program sederhana dengan Turbo Pas- 
cal. 

Hal yang menarik dari Dosemu adalah 
kemampuannya untuk menjalankan sangat 
banyak aplikasi DOS, termasuk aplikasi yang 
menggunakan sistem DPMI (walau tidak 
semuanya). 

Kemudian, ketika kita menjalankan 
dosemu, kita akan berhadapan dengan 
prompt khusus dos di depan kita. Kita dapat 
pula mengakses direktori Linux kita (umum- 
nya home directory) yang dipetakan dalam 
drive tertentu (drive D misalnya). 

Dengan kemampuan pemetaan direktori 
ke drive tersebut, dengan mudah kita 
menjalankan aplikasi DOS kita di dalam 
emulasi. 

Kecepatan? Apabila komputer Anda 
dapat dengan mulus menjalankan distro 
Linux terbaru seperti SUSE 9.1 atau Fedora 
Core, maka dipastikan aplikasi Anda akan 
berjalan dengan cepat. Kecepatan tidak 
terlalu menjadi masalah. 

Dosemu dapat di-download di http:// 
www.dosemu.org. Penulis memanfaatkan 
dengan cukup aktif Dosemu versi 1.2.1 dan 
sangat bergembira dengan kemampuan- 
nya. 

Sebagai catatan, Dosemu agak sedikit 
meragukan apabila ingin dikelompokkan ke 
dalam emulator mesin. Namun, karena 
pengembangnya mengategorisasikan Dose- 
mu sebagai virtual machine x86 emulator for 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


(Gi VMware Workstation 
Elle Edit View VM Power Snapshot Windows Help 


ana Ra a 


Bd, S | Bsnapshot B4 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


Edit View VM Power Snapshot Windows Help 


Jaa 


tama 


(home x (sus Linus x 1 


VMware Workstation 4.52 
@) New Virtual Machine Wizard - nop-keant.com 
VMWware Workstation allows muttip 
tun with high performance In secu — Selecta Guest Operating System 
machine is egulvalent toa PC witt 
trardware choices 


Which operating system will be installed on this virtual machine? 


Guest operating system 
Use inis button Tan 

& Microsot Windows 
Nda rual — andtun a varie 


Machine Dn 


Use this button C Novell NetWare 

display in this £ 
Open Basting system within tr 
Vinual Machine 


Sun Solaris 


G Other 


Version: 


(rongnorn (erpermentan 


@ 


boot options 


L» | WX.concet | ( sack JB Kam) 


F1 Help F2 640x480 


F3 Driver Update F4 Silent 


| Ke Ia 


-wo00 «3 TN 


Pembuatan virtual machine baru di Vmware. 


DOS, maka di artikel ini, dosemu dikate- 
gorisasikan sebagai emulator mesin. 

Secara fungsional, Dosemu sebenarnya 
dapat pula dikelompokkan sebagai emulasi 
aplikasi. 

Emulator-emulator kian hari kian ber- 
munculan. Mana yang terbaik semuanya 
adalah pilihan bagi Anda. Hanya satu yang 
menjadi panduan: kalau bisa, jangan guna- 
kan emulator. Gunakan hanya kalau ter- 
paksa. Apabila ingin memainkan game Win- 
dows misalnya, coba pastikan apakah dapat 
dimainkan dengan winex. Apabila tidak 
mungkin, barulah lihat apakah situasi 
memungkinkan. Apabila spesifikasi kom- 
puter di bawah kecepatan yang setara 
dengan P4, maka sebaiknya urungkan niat 
Anda untuk memainkan game di bawah 
emulasi. Bukan senang, malah marah-marah 
dan puyeng. 


Emulator aplikasi/compatibility layer 
Apabila emulator mesin mengemulasikan 
komputer dalam komputer, maka emulator 
aplikasi, atau yang lebih tepat disebut corm- 
patibility layer hanya menerjemahkan yang 
seperlunya saja dan tidak mengemulasikan 
keseluruhan instruksi. 

Umumnya, ada hal yang membuat sese- 
orang tidak enak menggunakan emulasi 
mesin, selain defisiensi kecepatan. Salah satu 
contohnya adalah susahnya tukar menukar 
file. Walaupun emulator seperti Vmware dan 
win4lin memungkinkan kita untuk tukar 
menukar file antara host operating system 
dan guest operating system, banyak hal lain 


amoad Gk 


Vmware sedang menjalankan instalasi Linux (SUSE) di atas Linux. 


yang membuat penggunaannya tidak me- 
nyenangkan. Salah satunya adalah bahwa 
kita masih harus membutuhkan emulator 
tersebut untuk memungkinkan pertukaran. 
Tanpa emulator, disk image hanyalah disk 
image. 

Dengan emulasi aplikasi, kita tetap hanya 
menggunakan satu sistem operasi dan 
urusan menjalankan aplikasi milik sistem 
operasi lain adalah cerita lain. 

Ilustrasinya lebih mudah. Katakanlah 
ada aplikasi dengan nama kamus.exe. 
Aplikasi tersebut adalah aplikasi Windows 
dan membutuhkan Windows dalam men- 
jalankan aplikasi tersebut. Apabila aplikasi 
tersebut dipindahkan ke Linux, maka 
aplikasi tersebut tidak akan berjalan karena 
beberapa alasan berikut: format executable 
tidak sesuai dan perbedaan API/lingkungan 
pemrograman. 

Bagaimana caranya agar kita tetap bisa 
menikmati kamus.exe tanpa harus meng- 
gunakan emulator mesin? Bayangkanlah 
cara berikut. Ada sebuah aplikasi, katakan- 
lah X yang mengerti benar format PE (por- 
table executable, EXE Windows), kemudian 
membaca serta mengartikan maksudnya ke 
berbagai pustaka di Linux. Apabila ada 
pertanyaan dari pustaka, maka aplikasi X 
tersebut akan meneruskannya kembali ke 
aplikasi windows. Dengan demikian, apli- 
kasi X berfungsi sebagai penerjemah 
aplikasi/compatibility layer yang memung- 
kinkan aplikasi Windows dijalankan di 
Linux. Maka, kamus.exe pun bisa di- 
jalankan di Linux. 


www.infolinux.web.id 


Apakah membutuhkan pengorbanan 
berupa defisiensi kecepatan? Tidak juga. 
Alasannya adalah karena compatibility layer 
tidak mengemulasikan setiap perintah. 
Apabila aplikasi Windows dibuat dengan 
baik, maka bisa saja kecepatannya bisa sama 
dengan aplikasi native Linux. 

Lantas, kalau bukan masalah kecepatan, 
apakah ada pengorbanan lain yang harus 
saya berikan? Ada. Pertama-tama, yang 
namanya penerjemah, tidak selalu sem- 
purna. Oleh karena itu, pasti ada saja 
kemungkinan instruksi yang tak bisa diter- 
jemahkan. Yang kedua, ada kalanya suatu 
fitur di sistem operasi lain tidak terdapat 
di sistem operasi lainnya. 

Berikutnya, karena setiap platform 
berkembang terus, maka penerjemah harus 
ikut belajar tak kalah cepat (walau pasti 
kalah). Yang jelas, umumnya, compatibili- 
ty layer tidak menjamin untuk selalu 
mampu “menjadikan kompatibel”. Atau, 
kalaupun mampu berjanji, maka hanya 
pada bidang yang spesifik. 

Berikut ini, kita akan melihat penerapan 
emulasi aplikasi yang populer di Linux, 
untuk menjalankan aplikasi MSDOS/Win- 
dows. 


Wine 

Barangkali hanya Wine-lah compatibility 
layer untuk aplikasi dos atau Windows yang 
terbaik yang pernah hidup lama di dunia 
Linux. Wine dimulai sejak tahun 1993 dan 
bertujuan untuk menjadi compatibility layer 
Windows 16bit. Wine sendiri mati-matian 


InfoLINUX 08/2004 39 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


(B Vrtware Workstation 


File Edit View VM Power Snapshot Windows Help 
1.upaa 
Home x |SUSE Linux | Hardware | options 


SUSE Linux Device. 


Memory: 


(summary: 

state: pc MMI A 

(S Virtual Disk (SCSI 0:0) Compact 

Guest OS: SL en DVD/CD-ROM (IDE 1:0) Using drive /dev/cdrom 
Fa Floppy Drive Using drive /dev/tdO 

Sonfgufaton Mie: Yi 3 Adapler Bniageg 


multiple of 4 MB. 


Version: Ci USB Controller Present 
Sound Adapter Using device 7dev/dsp 
Mouse Butodetect 


4 AMA 


Commands 


Ie Start this vitual 
2 Edit vitual machi 


Specify the amount of memory allocated to this 
vitual machine. The memory size must be a 


Memory far tis vitual machine: 
AA GuestOS recommended minimum: 328 


AA Recommended memory some | | ve 
Ak Mexmum for best pertomance 7emB 


Eile Actians Oplians Help 


3g dagaes 


Oheckou Wizard 


—E 


Name Modified Size | Packed 


38 pe Sa 


Inpact 
Ing drive /dewedrom 


Notes 


(Type here to enter nc 


ng drive /dewrdo 
kasa 


at 
Ing device /dewdsp 
detect 


D Hap | (LX cancel | | ok 


Ghose New/ ereats or'Opertib open an archive 


| KP Ke FE 


Tea 1 Ok IE 


Ai 5 


Konfigurasi virtual machine. 


berpromosi untuk mengatakan bahwa 
dirinya bukanlah sebuah emulator. Tampak 
dari namanya, Wine, yang merupakan 
singkatan Wine Is Not an Emulator. 

Jadi, Wine berbeda dengan vmware dan 
teman-temannya. Wine adalah aplikasi 
Linux yang berfungsi sebagai penengah 
antara aplikasi Windows dan sistem operasi 
Linux. 

Banyak salah kaprah yang terjadi di dunia 
Wine. Salah satunya adalah menyebut Wine 
sebagai emulator. Menyebut Wine sebagai 
emulator dapat pula diartikan Wine lambat. 
Padahal, sejak penulis menggunakan Wine 
beberapa waktu lalu, kecepatan men- 
jalankan aplikasi Windows bisa saja lebih 
baik dari menjalankan aplikasi Linux. 
Sebagai contoh, menjalankan Windows 
Commander bahkan lebih cepat dari men- 
jalankan nautilus misalnya. 

Yang paling penting, Wine TIDAK 
MEMBUTUHKAN WINDOWS. Namun, 
apabila Anda memiliki Windows terinstal 
di partisi lain, Wine dapat mengambil 
keuntungan dengan memanfaatkan ber- 
bagai DLL yang mungkin diperlukan oleh 
aplikasi lain. Tidak membutuhkan Win- 
dows berarti hemat biaya dan hati tenang. 
Apalagi kalau aplikasi Windows yang kita 
inginkan bisa dijalankan dengan sempurna 
di Linux. 

Penulis tidak habis kagum dengan wine. 
Penulis tidak memiliki windows dan berniat 
untuk menginstall Winzip langsung dari 
installernya. Dan, walaupun winzip tidak 
termasuk sebagai Gold list wine, instalasi 


40  InfoLINUX 08/2004 


99 
ea | 


Menjalankan winzip. 


dan eksekusi winzip dapat dilakukan dengan 
sangat baik. Wine hanya perlu membuat 
direktori windows pura-puraan di -/.wine. 
Directory pura-puraan tersebut mengan- 
dung direktori lain seperti Windows, Pro- 
gram files dan bahkan registry! 

Wine memegang peranan penting dalam 
kemajuan Linux. Selama ini, dominasi 
aplikasi Windows dan Windows itu sendiri 
sudah keterlaluan. Dan dalam berapa hal, hal 
tersebut menyebabkan ketergantungan yang 
hampir tak tertolong. Dengan bergantung, 
kita seperti mengemis-ngemis kepada ven- 
dor software tertentu. 

Apabila Microsoft melihat peluang 
bisnis di bidang yang kita jalani, maka 
bergudang solusi akan ditawarkan kepada 
kita. Apabila peluang bisnisnya dinilai tidak 
menggiurkan lagi, apa yang harus kita 
lakukan sebagai orang yang sudah ter- 
gantung? Bahaya sekali. 

Dari ketergantungan tersebut, kita bisa 
mengalami masalah besar. Ingat kasus virus 
tahun 2003 lalu? Sekali Windows terjangkit, 
kita semua yang menggunakan Windows 
juga akan terjangkit. Sudah bayar, masih 
harus rugi pula. Insan TI yang bijaksana 
harus mampu melihat solusi dari per- 
masalahan tersebut. 

Solusi yang ditawarkan adalah Linux 
dengan Wine. Apabila Wine mampu mener- 
jemahkan dengan baik, lantas mengapa kita 
membutuhkan Windows? 

Pendapat beberapa pengguna Linux 
yang menganjurkan menggunakan Linux 
secara keseluruhan juga bukan pendapat 


www.infolinux.web.id 


yang mudah diterapkan, walaupun, banyak 
yang menginginkan hal tersebut terjadi. 
Bagaimanapun juga, apabila Linux di- 
tujukan untuk menggantikan Windows, 
maka Linux harus mampu menjalankan 
aplikasi Windows. Kalau belum, Linux 
belum mampu menjadi pengganti yang 
baik. 

Apalagi, pertumbuhan desktop Linux 
juga baru digalakan beberapa waktu yang 
lalu secara serius. Seiring dengan per- 
tumbuhan KDE/GNOME dan kernel 2.6, 
Wine turut menyumbangkan kontribusi 
besar bahwa kini semakin banyak aplikasi 
Windows mampu dijalankan di Linux, tanpa 
membutuhkan Windows itu sendiri. 

Wine tidaklah sempurna. Anda bisa 
mengamati application database di situs- 
nya: http://www.winehg.org. Bukannya 
programer Wine yang ratusan orang 
tersebut tidak pintar, tapi Windows terus 
berkembang dan dokumentasi yang jelas 
susah didapatkan. Selain itu, programer 
aplikasi di Windows membuat aplikasi 
dengan segala cara yang mungkin. Tidak 
mungkin atau sangat susah bagi Wine 
untuk menerjemahkan dari ujung satu ke 
ujung lain. 

Oleh karena itu, beberapa pihak mem- 
buat versi khusus dari Wine. Contohnya 
adalah crossover dan transgaming WineX. 

Di dunia nyata, penulis menikmati ber- 
bagai aplikasi Windows dengan Wine. 
Microsoft Office memang tidak jalan secara 
default, Anda lebih dianjurkan untuk 
menggunakan implementasi Wine lain oleh 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Crossover. Wine menyediakan Gold List dan 
Silver List aplikasi yang berjalan dengan 
bantuan Wine. Berbagai daftar aplikasi dan 
cara untuk membuat suatu aplikasi Win- 
dows berjalan dengan baik juga tersedia di 
situsnya. 


Wine dan crossover 

Crossweavers terhitung perusahaan yang 
baik. Jasanya sangat banyak dalam pengem- 
bangan Wine. Yang paling mendasar adalah 
mendukung infratruktur pengembangan 
Wine. Termasuk hosting situs Wine. 

Crossweavers memfokuskan diri pada 
aplikasi produktivitas. Crossweavers menge- 
luarkan crossover yang terdiri dari rangkaian 
aplikasi, yang terus bertambah. Sebagai 
contoh yang paling baik: kemampuan untuk 
menjalankan Microsoft Office. 

Pengembang Crossover mengambil 
Wine, dimodifikasi dan kemudian di- 
sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seba- 
gian pengubahan kemudian dikembalikan 
kepada proyek Wine. Oleh karena itu, 
diharapkan Wine semakin cepat ber- 
kembang. 

Crossover Office misalnya, adalah produk 
yang komersial. Apabila Anda harus (!) 
menggunakan Microsoft Office dan ingin 
tetap di Linux, maka Anda dapat membeli 
Crossover Office. Kunjungi codeweavers di 
http://www.codeweavers.com. 


Wine dan transgaming Winex 
Sebagian besar gamer menyenangi Windows 
karena banyaknya game yang berjalan di 
sistem operasi berlogo jendela tersebut. 
Ditambah lagi dengan berbagai pustaka 
yang menjadikan game semakin mulus dan 
realistis. 

Wine tentu saja tidak mampu men- 
jangkau sampai semua sisi, termasuk game. 
Game-game populer yang rumit tidak dapat 
dapat dimainkan dengan bantuan Wine. 
Oleh karena itulah, transgaming kemudian 
mengambil Wine, dimodifikasi khusus 
untuk game dan kemudian dijual sebagai 
transgaming WineX. 

Beberapa modifikasi memang dikem- 
balikan kepada Wine. Dengan demikian, 
secara perlahan, Wine juga diharapkan 
mampu menjalankan berbagai game. 

Apabila ingin mengunakan WineX, Anda 
dapat berlangganan dengan biaya US$5 per 


bulan, dengan masa langganan minimal tiga 
bulan. Setelah mengeluarkan biaya tersebut, 
Anda dapat memainkan game-game popu- 
ler Windows di Linux. Kunjungi Trans- 
gaming di http://www.transgaming.com. 

Compatibility layer yang dimungkinkan 
dengan aplikasi semacam wine bisa men- 
jadi jawaban akan kebutuhan aplikasi win- 
dows di Linux. Mungkin tidak bisa sem- 
purna memang (Wine sampai saat ini 
masih dalam status alpha), tapi sudah 
sangat membantu. Apabila Anda ingin 
menunggu sampai Wine selesai, maka 
penantian tersebut sepertinya tidak akan 
kunjung datang. Proyek besar, umumnya, 
tidak pernah selesai. 

Satu catatan yang menarik soal compa- 
tibility layer aplikasi Windows di Linux. Hal 
tersebut adalah hal yang wajar mengingat 
windows adalah sistem operasi desktop pa- 
ling populer dan aplikasi yang berjalan di 
Windows sangatlah banyak. 

Namun, ada pula pengembang yang 
ingin mewujudkan compatibility layer 


Emulasi Aplikasi dan Mesin di Linux 


aplikasi Linux di Windows. Namanya adalah 
Line. Statusnya masih sangat sangat dikem- 
bangkan, namun idenya cukup menarik. 
Harusnya, Microsoft mendukung. 

Sebagai akhir tulisan, penulis ingin 
mengajak rekan-rekan insan TI semuanya, 
baik yang menggunakan sistem operasi 
apapun, untuk tetap berpegang pada kenya- 
taan bahwa TI— dalam banyak hal— adalah 
sistem pendukung. Artinya, TI harus bisa 
membantu. Penulis, hampir setiap kondisi 
memungkinkan, mencari video-video baru 
Microsoft. Banyak video mereka yang 
mengatakan bahwa dengan TI, kita bisa 
menembus batas, mendukung lebih, dan 
mengeluarkan semua potensial kita. 

Solusi yang kita berikan sebaiknya tidak 
mengikat. Dan, mari kita sama-sama untuk 
menghilangkan ketergantungan pada suatu 
vendor. Mari kita bersama-sama maju ke 
depan, dan perkuat TI di Indonesia. Hara- 
pannya, suatu hari Indonesia juga menjadi 
penyedia aplikasi, bukan hanya terkenal 
sebagai pembajak aplikasi. 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InfoLINUX 08/2004 4I 


() N 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Lesehan dan Linux Day 
di Jogja-Solo 


| ka lesehan rupanya tidak hanya untuk warung makan, tapi juga 
suatu acara diskusi tentang Linux. Acara itu tepatnya diselengga- 
rakan oleh KSL (Komunitas Studi Linux) AMIKOM, Senin, 31 Mei 
2004, di kawasan ring road utara Yogyakarta. Lesehan Linux itu selain 
untuk sarana tukar pikiran tentang kegiatan KSL dan KPLI, juga un- 
tuk sosialisasi Linux di dunia kampus. “Kami ingin membuka mata 
para elite kampus terhadap keberadaan KSL,” kata Mahdi Ridho dari 
KSL AMIKOM. Di hari berikutnya, 1 Juni 2004, KPLI Jogja meny- 
elenggarakan Linux Day di kampus UTY (Universitas Teknologi Yo- 
gyakarta). Linux Day merupakan kegiatan untuk menunjukkan atau 
demo kemampuan Linux di dunia kerja dan pendidikan. 

Kalau Jogja punya lesehan, di Solo ada sarasehan, yang artinya 
beda namun tujuannya sama. Komunitas Linux di Solo Jawa Ten- 
gah tidak mau ketinggalan dengan tetangganya. Rabu, 3 Juni 2004 
lalu, KPLI Solo mengadakan pertemuan besar atau sarasehan di 
STIMIK Sinar Nusantara (SINUS), Jl. KH Samanhudi 84-85 Solo. 
Para aktivis Linux Jogja “nglurug” atau rame-rame ke Solo dengan 
naik kereta api Pramex (Prambanan Express) yang sangat dikenal 
masyarakat Jogja-Solo. 

Dalam sarasehan ini juga terbentuk kepengurusan KPLI Solo 
yang baru. Bila Anda ingin bergabung, dapat masuk ke milis kpli- 
solo@groups.or.id, atau kontak langsung ke salah satu pengurusnya, 
Wisnu Sanjaya, di STIMIK SINUS Surakarta, telepon (0271) 716- 
500. ARus 


Seminar Linux di IAIN 
Surabaya 


ahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, IAIN (Institut Agama 

Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 15 Mei 2004 lalu 
mengadakan seminar tentang Linux dan Manajemen. Para mahasiswa 
yang mayoritas belum pernah melihat Linux sebelumnya, tampak 
antusias mengikuti pemaparan tentang Linux, open source, dan free 
software oleh Rusmanto dari InfoLINUX Jakarta dan Ahmad Faishol 
dari INIXINDO Surabaya. Dalam presentasinya, Rusmanto menun- 
jukkan Kstars yang memiliki kemampuan menentukan awal bulan 
Ramadhan dan Syawal dengan tepat. Ahmad Faishol mendemokan 
beberapa fasilitas yang ada di OpenOffice.org, aplikasi perkantoran 
yang sangat dibutuhkan lembaga pendidikan dan keagamaan. 

IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah perguruan tinggi yang ma- 
sih bertahan dengan hanya membuka jurusan-jurusan keagamaan. 
Ini berbeda dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah 
berubah menjadi universitas beberapa tahun lalu dengan salah satu 
jurusannya adalah komputer. Sehingga, pengadaan seminar Linux 
di IAIN Sunan Ampel ini merupakan kejutan tersendiri. Seminar 
ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa IAIN, namun juga dari 
perguruan tinggi lain dan beberapa instansi swasta dan pemerintah 
di Surabaya. 

Untuk bisa bergelut lebih jauh bersama Linux dan open source, 
beberapa peserta ingin bergabung dengan KLAS atau KPLI Sura- 
baya. Sayangnya, tidak ada wakil KPLI Surabaya yang hadir di 
seminar ini.ARus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Kontak: Abdullah Karim, 
duken@olami.net.id LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id KPLI Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Kontak: Sharren Kandou, 


sharren@manado.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44 INFOLINUX 08/2004 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Kontak: Iggy Budiman iggy@ 
sidoarjo.linux.or.id 


KLAS 
KPLI Medan Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Situs: http://medanlinux.com 
Kontak: 


pengurus@medan.linux.or.id 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://yogya.linux.or.id 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


Apa sih Sebenarnya... 


SERIAL ATA? 


Apa sih sebenarnya Serial ATA ini. Nah, Richard Drummond mencoba menjelaskan lebih 
mendalam tentang penerus dari ATA yang telah kita kenal selama ini. 


Jadi apa sih sebenarnya Serial ATA? 

Serial ATA merupakan update—yang sangat 
diperlukan—dari standar teknologi Paralel 
ATA yang memberikan keuntungan kecepa- 
tan tinggi, serta koneksi serial dipercepat 
transfer datanya hingga 150 MB/s. 


Tunggu dulu! Kalau Paralel ATA apaan? 

Paralel ATA merupakan nama yang jika 
ditinjau ke belakang diciptakan untuk 
“good-old fashioned” ATA. Teknologi ini 
digunakan pada kebanyakan PC saat ini 
sebagai penghubung dengan device penyim- 
pan data seperti harddisk dan CD-ROM. 


0, begitu. Bukannya maksud Anda IDE? 
Bukan, maksud saya ATA—itu sebenarnya 
yang lebih sesuai. ATA kependekan dari AT 
(Advanced Technology) Attachment, sistem 
yang kali pertama diperkenalkan oleh 
Compag tahun 1986 pada PC klon mereka 
(sebenarnya dikembangkan oleh Compag, 
Western Digital dan Impris). Sistem ini 
dulu disebut AT Attachment, karena nama 
ATA sudah didasarkan pada bus ISA 16- 
bit yang kali pertama digunakan di PC-AT 
IBM. IDE yang kependekan dari Integrated 
Drive Electronics sebenarnya mengacu pada 
tipe drive yang terpasang ke sebuah interface 
ATA. Pada sebuah drive IDE, drive control- 
ler logic terintegrasi pada drive itu sendiri 
dan sehingga lebih handal daripada drive- 
drive terdahulu di mana controller-nya 
terdapat pada card yang terpisah. Menyebut 
interface ATA atau drive IDE sebagai “IDE”, 
bagaimanapun, terlalu berlebihan, karena 
semua drive saat ini—termasuk SCSI—su- 
dah benar-benar drive yang terintegrasi 
dalam hal ini. 

ATA menjadi standar ANSI (setelah 
melalui perundingan selama beberapa ta- 


hun) ditahun 1994, dan telah ditingkatkan 
dan direvisi beberapa kali sejak itu. Standar 
Paralel ATA yang terakhir, ATA/ATAP-7 
menggunakan kecepatan transfer maksi- 
mum 133 MB/s, menggunakan mode Ultra 
DMA 133. 


Jadi ATA adalah standar ANSI... Terus, 
bagaimana dengan Serial ATA? Siapa saja 
yang telah mengembangkannya? 

Serial ATA telah dikembangkan oleh Se- 
rial ATA Working Group, sebuah badan 
di mana anggota-anggotanya termasuk 
Intel, IBM, Dell, Maxtor, dan Seagate (lihat 
www.serialata.org). Spesifikasi untuk Serial 
ATA bebas buat siapa saja untuk di-down- 
load atau diimplementasikan. 


Tadi Anda bilang serial ATA bisa melaku- 
kan kecepatan transfer 150 MB/5. Itu kan 
tidak jauh lebih cepat daripada sistem 
Ultra/ATA133. 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 


Lebih Mendalam Tentang SATA 


Benar. Tapi Serial ATA mempunyai ruang 
lebih untuk berkembang. Serial ATA 2 telah 
direncanakan dengan kecepatan transfer 
300 MB/s dan Serial ATA 3 diharapkan 
sanggup hingga 600 MB/s. Paralel ATA, di 
lain pihak, sebenarnya telah berkembang 
lebih dari yang diharapkan. Tak seorang 
pun bahkan menyangka akan kemunculan 
Ultra/ATA133. 


Kenapa kita perlu Serial ATA? Drive-drive 
yang ada saat ini saja tidak mampu 
menampung bandwidth data yang dise- 
diakan bahkan oleh Ultra/ATA-66 

Anda benar. Masalah utama Paralel ATA 
saat ini bukan pada kecepatan, tapi pada 
tegangan voltnya yang tinggi, pada konduk- 
tor paralel yang diperlukan teknologinya. 
Pita kabel yang mengerikan, kuno dan 40- 
wire (80-wire pada Ultra/ATA33 dan di 
atasnya) tidak fleksibel, tidak dapat dian- 
dalkan dan—dengan panjang maksimum 


INFOLINUX 08/2004 45 


APA SIH SEBENARNYA... 


Lebih Mendalam Tentang SATA 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


40 cm—terlalu pendek. Hal-hal tersebut 
membuat posisi drive dalam casing menyu- 
sahkan dan membatasi aliran udara yang 
melalui casing. Serial ATA menggunakan 7- 
kabel konduktor yang fleksibel dan dengan 
panjang hingga 1 m, dan tidak ada masalah- 
masalah seperti di atas. 

Walau demikian, keuntungan Serial 
ATA bukan terbatas pada kabel saja. Signal 
paralel 5V yang digunakan pada Paralel 
ATA susah dan mahal untuk dipasang pada 
motherboard, memerlukan komponen yang 
lebih mahal dan header IDE mengambil 
terlalu banyak tempat. Serial ATA menggu- 
nakan signal tegangan rendah dan konektor 
data Serial ATA hanya selebar 8 mm. Ini 
memberi peluang motherboard yang lebih 
murah, form-factor yang lebih kecil dan 
power yang lebih rendah. 

Pada ujung kabel drive, digunakan 
konektor yang sama tidak tergantung pada 
ukuran fisik dari drive. Dengan Paralel 
ATA, drive 2.5” memerlukan konektor 
berbeda dan lebih ringkas dari standar drive 
3.5". Ini tidak lagi sebuah masalah dengan 
Serial ATA, dan sebenarnya, dengan konek- 
tor yang lebih kecil dapat memungkinkan 
pasar untuk form factor drive yang beruku- 
ran lebih kecil. 


Masih gak masuk akal. Bagaimana bisa 
koneksi serial lebih cepat daripada 
paralel? 

Hmm... ya, koneksi serial dapat dibuat lebih 
cepat daripada paralel. Jika Anda pikirkan, 
saat ini, semua teknologi bus tercepat meru- 
pakan serial, seperti Ethernet, USB 2.0, dan 
Firewire. 

Dengan koneksi paralel akan selalu mene- 
mui masalah gangguan elektrik di antara 
masing-masing konduktor dari koneksi. 
Dengan kabel 80-way yang diperkenalkan 
dengan ATA/33—di mana setiap signal 
konduktor masing-masing bentuknya ter- 
pisah dengan ground—merupakan usaha 
untuk membatasi masalah ini, tapi dengan 
tegangan volt tinggi yang ada pada teknologi 
Paralel ATA, masalah gangguan elektrik 
akan selalu ada. Paralel ATA juga membuat 
interface menjadi lebih kompleks, seperti 
data yang harus diatur agar dapat disinkro- 
nisasi dengan tepat. 

Serial ATA memecahkan masalah ini 
dengan menggunakan signal tegangan ren- 


46 INFOLINUX 08/2004 


han 


dah (250 mV) di pasangan yang berbeda. 
Koneksi Serial ATA merupakan koneksi 
point-to-point dengan dua channel—satu 
untuk mentransfer data, satu untuk me- 
nerima data—dan setiap channel dibuat 
dengan dua konduktor. Setiap konduktor 
dalam sebuah channel membawa signal 
yang sama dengan bentuk berlawanan. Se- 
hingga jika ada gangguan, masing-masing 
konduktor mendapat pengaruh yang sama 
dan karena mereka mempunyai tanda yang 
saling berlawanan, gangguan tersebut lang- 
sung dihilangkan. 


Anda menyebutkan USB 2.0 dan Firewire. 
Keduanya sudah merupakan koneksi 
kecepatan tinggi yang juga mendukung 
untuk device penyimpan (harddisk atau 
CD-ROM). Jadi kenapa mesti susah-susah 
dengan Serial ATA? 

Senang atas pertanyaannya. Serial ATA 
merupakan teknologi yang lebih khusus 
daripada USB 2.0 atau Firewire. Serial ATA 
didesain untuk pemakaian internal saja dan 
hanya digunakan dengan device penyim- 
pan (harddisk atau CD-ROM). USB dan 
Firewire secara umum untuk device penyim- 
pan eksternal, dapat menggunakan kabel 
yang lebih panjang dan mendukung device- 
device yang lebih luas, termasuk printer, 
scanner, kamera, dan sebagainya. 


Tadi Anda bilang Serial ATA merupakan 
koneksi point-to-point. Apa sih maksud- 
nya? 

Maksudnya, bahwa itu merupakan akhir 
dari device master dan slave. Di Paralel ATA, 
drive terhubung secara berpasangan pada 
single-channel dengan drive yang pertama 


www.infolinux.web.id 


dinamakan sebagai master, yang kedua 
sebagai slave. Bukan hanya ini membuat 
susah untuk meletakkan drive dalam cas- 
ing dan membutuhkan agar penggunanya 
untuk mengonfigurasi drive apakah sebagai 
master atau slave dengan mengatur jumper 
pada masing-masing device. Hal ini juga 
berpengaruh pada performa, soalnya host 
ATA hanya boleh mengeluarkan perintah- 
perintah pada satu drive dalam satu channel 
dalam satu waktu. Selain itu, juga terdapat 
masalah mengenai perlakuan jelek dari 
drive yang sering tidak bekerja efektif den- 
gan partner mereka pada sebuah channel, 
mengakibatkan performa yang berkurang. 

Dengan Serial ATA, masing-masing 
drive terhubung dengan adapter ATA den- 
gan kabel sendiri. Salah satu cita-cita Serial 
ATA adalah drive semestinya mudah untuk 
diinstalasi. Sehingga tidak ada lagi device 
master atau slave, tidak lagi berurusan 
dengan berbagai pengaturan jumper, dan 
adapternya dapat berkomunikasi secara si- 
multan dan bebas dengan semua drive yang 
terhubung. 


Jadi Serial ATA menggunakan kabel data 
yang berbeda dari Paralel ATA? Terus, 
kalau konektor power-nya? 

O, konektor power-nya juga berbeda. Serial 
ATA menggunakan konektor power 15-pin 
yang baru. 


Kenapa dengan banyak pin? Drive yang 
ada sekarang kan, hanya menggunakan 
4 pin untuk power? 

Satu alasan untuk itu, bahwa Serial ATA 
memperkenalkan power baru 3,3 V untuk 
drive—di samping 12 V dan 5 V yang ada 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


sekarang. Tegangan lebih rendah berarti 
power yang rendah, memungkinkan drive 
lebih efisien. 


Power drive lebih rendah? Sepertinya itu 
berita yang sangat bagus buat laptop. 
Ya, benar. Juga krusial untuk mobile com- 
puting Serial ATA menambahkan peningka- 
tan power management. Device Serial ATA 
mungkin pada akhirnya mendukung sistem 
penurunan power yang baru pada saat lap- 
top keadaan “nganggur” dan “tidur”. Ini 
tidak hanya memperpanjang usia baterai, 
juga mungkin membantu mengurangi po- 
lusi-suara. 


Bagaimana dengan pin-pin pada konek- 
tor power? 

Setiap volt tegangan memerlukan 3 line 
—positif, negatif, dan ground—dan dengan 
tiga volt, berarti total 9 pin. Enam pin sisa 
adalah untuk mendukung device hot-plug- 


ging. 


Kecepatan tinggi, pengabelan yang 
fleksibel, tanpa konfigurasi, dan 
hot-plugging—terdengar seperti 

impian yang menjadi kenyataan! Sangat 
menarik! Bagaimana dengan dukungan 
driver? Akankah mengganggu software 
yang sudah ada? 

Tidak sama sekali. Serial ATA didesain dari 
awal agar benar-benar software-compatible 
dengan Paralel ATA. 


Bagaimana mungkin? 

Ketika sebuah adapter Serial ATA dinyala- 
kan, ia dapat bekerja dalam mode emulasi 
Paralel ATA, dengan dukungan penuh un- 
tuk mode transfer Paralel ATA, interrupts, 
dan lainnya. Mode emulasi ini hanya ber- 
jalan pada salah satu dari dua mode: mode 
master-only atau mode master/slave. Dulu- 
nya, setiap device Serial ATA dimunculkan 
seperti halnya jika dia merupakan device 
master pada channel-nya sendiri di inter- 
face Paralel ATA, dan sekarang device Serial 
ATA dipetakan menjadi pasangan-pasangan 
virtual master/slave. 


Jadi Sistem Operasi saya tidak memerlu- 
kan perubahan jika memakai teknologi 
Serial ATA ini? 

Tidak. Serial ATA pada dasarnya sebuah 


pergantian untuk Paralel ATA dan tidak 
membutuhkan perubahan pada software. 
Tentu saja, fitur-fitur tambahan yang tidak 
terdapat di Paralel ATA—seperti hot-plug- 
ging dan power-management—mungkin 
tidak didukung tanpa update driver. 


Dan produk-produk Serial ATA ini bisa 
bekerja dengan Linux? 

Ya. Seagate telah mendemonstrasikan drive 
Serial ATA dapat bekerja dengan baik dalam 
lingkungan Linux. 


Apakah ini menjadi akhir dari perjalanan 
Paralel ATA? 

Tidak juga. Paralel ATA dan Serial ATA 
diharapkan agar berdampingan hingga 
beberapa tahun ke depan. Tapi tidak meng- 
harapkan perkembangan yang lebih jauh 
dari teknologi Paralel ATA. 


Akankah Serial ATA akan mematikan 
SCSI? 

Dari performa dan harga miring dari Serial 
ATA, akan pasti membuat SCSI menjadi 
tidak menarik kecuali untuk aplikasi-ap- 
likasi yang memang membutuhkan. Stan- 
dar Ultra320 yang baru masih memiliki 


keunggulan dalam hal performa, tetapi 


APA SIH SEBENARNYA... 


Lebih Mendalam Tentang SATA 


ini merupakan teknologi mahal dan me- 
miliki semua permasalahan yang secara 
umum behubungan dengan SCSI, dan 
standar Ultra640 yang sedang ditunggu- 
tunggu. SCSI tidak akan menjadi lemah 
dalam hal kabel pita yang masih kuno, 
akan tetapi, dari sebuah konsorsium, Se- 
rial Attached SCSI Working Group, telah 
mengatur untuk mengembangkan standar 
serial SCSI, berdasarkan teknologi signal 
yang mirip dengan Serial ATA. Standar 
Serial Attached SCSI atau SAS terbaru 
ini diharapkan memasuki pasar tahun 
ini (informasi tambahan bisa dilihat di 
www.serialattachedscsi.com). 


Di mana saya bisa memperoleh informasi 
tambahan mengenai Serial ATA? 

Tempat yang paling tepat untuk memulai 
adalah di situs Serial ATA Working Group 
http://www.serialata.org/. Di sini Anda dapat 
mencari FAO dan spesifikasi Serial ATA itu 
sendiri. Storage Search juga memiliki pem- 
bahasan Serial ATA yang sangat baik (lihat 
www.storagesearch.com/serialata.html). — Di 
cek juga dari vendor storage Anda, karena 
merupakan penyedia informasi dan sumber 
lengkap tentang Serial ATA. a 

(Sumber: LXF37) Alih bahasa: E. Wiryadi Salim 


Isererasorns DB) (BP SesATA On You Sauce or Serial ATA Information - 


About SATA z 


BEI 


Promoters 
VITESSE DGLL Maptor' 
intel. seagate (C1 


Serial ATA 1.0 Adopters 
ee 


Pep Imnsoidaanabonjod ara 
Isesssasoss yen 


ami 


Oi mamzasf 


ID SeRaATAOrg Your Source tor Serial ATA Inomaton - Konaueror 
Ta 


hwa. 


www.infolinux.web.id 


esenalarnoryabowmembers 
sense rasass UB) (DP SeaRTA 09 You Soce io Seri ATA Inlomaton :Kongueror 


91 Wana. n00f 


INFOLINUX 08/2004 47 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. 
Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di Klinik@infolinux.co.id. 


BootDisk 
Saya memiliki HD 20 GB dengan 10 
GB terpasang untuk XP, sisanya saya 
rencanakan mau dipasang Slackware dan 
Debian. 
Katakanlah : 
HDAI (10Gb )c— XP 
HDA2 ( 4Gb )x— Slackware 
HDA3 ( 4Gb )x— Debian 
Iswap 


Saya mendengar ada cara mudah untuk 
memasang beberapa distro tanpa me- 
masang LILO/GRUB pada saat instalasi 
dengan cara memanggil melalui BootDisk 
Linux dengan perintah Loadlin xxxxxxxx. 

Arf Adianta via E-mail 


Loadlin.exe adalah program DOS, 
ada di CD 1 distro Red Hat. 


A:Nloadlin vmlinuz root-/dev/ 
hda2 


A:Nloadlin vmlinuz root-/dev/ 
hda3 


File vmlinuz (slackware dan Debian) 
harus di-copy juga ke disket atau harddisk 
DOS, selain file loadlin.exe. Letak vmlinuz 
biasanya di direktori /boot. 


Akses ke /mnt/win d 
Saya menggunakan MandrakeLinux 
9.2, masalah yang saya hadapi, saat 
saya menggunakan Kongueror dan saat 
mau membuka directory /mnt/win d/ 
selalu tampil error message “access denied 
to /mnt/win d” waduh. Sedangkan di situ 
banyak sekali data maupun lagu-lagu yang 
selalu saya gunakan begitu juga saat saya 
mau save ke /mnt/floppy selalu tampil er- 
ror “access denied could not write to /mnt/ 
floppy/filename”, yang saya ingin tanyakan: 
1. Bagaimana caranya agar saya bisa 
kembali membuka/save/copy ke direc- 
tory /mnt/win d dan /mnt/floppy 
dengan Kongueror? 


48  InfoLINUX 08/2004 


2. Bagaimana caranya instal software 
baru? bila yang saya dapatkan dengan 
format “filename.tar.gz” atau 

“filename.src.rpm” 


Adventyas S. via e-mail 


Kemungkinan besar saat proses 
instalasi, untuk hal security, Anda 
memilih high atau lebih, sehingga saat 
Anda sebagai user biasa tidak dapat 
mengakses partisi Windows. 
1. Sebelumnya sebagai root, Anda dapat 
mengedit file fstab yang terdapat di 
etc), 
mengandung tulisan /mnt/win d), 


direktori pada baris yang 
tambahkan pada kata “defaults” menjadi 
“defaults,umask—0”. Nah, sekarang Anda 
dapat mengakses partisi Windows 
tersebut. 

2. Informasi instalasi software format tar.gz 
atau src.rpm, Anda dapat membacanya 
pada bagian “InfoCD” di majalah ini. 


Instalasi driver ALSA 
Saya baru saja mencoba belajar 
linux, saya menggunakan Red Hat 9, 
baru tiga hari, ada beberapa problem yang 
saya alami di Linux ini, saya menggunakan 
mobo Asus p4s533, sound card onboard 
sis7012, sound card saya tetap membisu 
walaupun sudah saya check dengan sound 
card detection, “vedor:sis, model:sis7012, 
module:i810 audio” saya mencoba men- 
download alsa driver, lalu mengikuti 
instruksi instalasinya (./configure) muncul 
pesan error: 
“checking for kernel version... 
These 
/Nib/modules/2.4.20-8/bui1d/ 
include/linux/version.h 
does not exist. 
Please, install the package 
with full kernel sources 
for your distribution 
or use —with-kernel-dir option 


Anda merasa kesal saat menyalakan Linux, tampilan login yang muncul adalah bentuk 
grafikal, sedangkan Anda menginginkan tampilan login dalam bentuk shell atau teks. 


Hal yang harus anda lakukan: 


1. Pada tampilan X Window, jalankan aplikasi terminal, seperti xterm atau gnome-terminal. 


2. Jalankan perintah: 
$ su -c “vim /etc/inittab” 


dan masukkan password root. 


Aplikasi vim di sini dapat Anda ganti dengan aplikasi teks editor lainnya yang lebih 
nyaman, misalnya gedit, kate, nedit, atau emacs. 


3. Anda akan menemui baris yang tertulis: 
id:5:initdefault 


biasanya pada baris-baris awal. Ganti angka 5 menjadi 3. Kemudian jangan lupa untuk 


menyimpan file. 


4. Restart ulang komputer Anda, maka tampilan login yang muncul adalah bentuk teks. 


Jika mau kembali lagi ke tampilan login bentuk grafikal, pada langkah 3, Anda tinggal 


mengembalikan angka 5 tersebut. 


Pentingkah hal ini? Jika Anda ingin menginstalasi driver dari nvidia, maka Xserver alias 
tampilan grafikal tidak boleh aktif. Nah, tampilan login grafikal ini menjadi hambatan, karena 
mengaktifkan Xserver sedari awal Anda memasuki Linux. Jadi, Anda harus mulai login dalam 


bentuk teks. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


to specify another 

directory with kernel 

sources (default is /usr/src/ 
Iminux) 


Apakah yang harus saya lakukan?? 
Terimakasih atas bantuannya. 
Tri Agus Riyadi via E-mail 


Pesan error tersebut dikarenakan 
Anda tidak menginstalasi paket ker- 
nel-source dari Red Hat 9. Jika 
sebelumnya tidak melakukan upgrade ker- 
nel, Anda dapat menginstalasi dahulu paket 
kernel-source dari Red Hat 9 yang terdapat 
pada CD instalasi ke-2, direktory /RedHat/ 
RPMS, dan jalankan perintah: 
rpm -ivh kernel-source-2.4.29- 
8.1386.rpm 


jika ternyata membutuhkan dependensi 
(biasanya paket libncurses dan ncurses), 
Anda juga harus menginstalasinya. 

Setelah semuanya beres, Anda baru 


dapat mengompilasi driver ALSA yang telah 
di-download. 


Mount FAT32 
Saya pemakai baru Red Hat 9.0. Saya 
mengalami kesulitan dalam me- 
mounting harddisk FAT32. Dalam harddisk 
tersebut tidak menggunakan sistem apapun 
hanya berisi data, dengan menggunakan 
hardware browser harddisk tersebut dapat 
dikenali tetapi tidak dapat diakses. 
Bagaimana cara me-mounting-nya? 
Aris Mr via E-mail 


Pertama siapkan direktori untuk tar- 
get mount, misalnya /mnt/fat32”. 
Kemudian tentukan letak partisi 
FAT32 tersebut, misalkan berada di “/dev/ 
hda5. Nah, Anda tinggal menjalankan 
perintah: 
mount -t vfat /dev/hda5 
/mnt/fat32 


Ingat, jalankan perintah sebagai root.& 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


Saran untuk e-mail/surat yang 
masuk di klinik InfoLINUX 


@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak 
mengetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti 
“programnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!” tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaimana 
sesuatu itu tidak dapat bekerja? Apa 
yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang 
berguna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Diskless System 


Local Printer pada 
Diskless System 


Setelah Anda selesai melakukan setting Diskless Serversdan 
Anda bisa melakukan setting aplikasi lokal. Pada artikel kali 


setting printer lokal yang terpasang pada Diskless Client. 


isan di bawah ini merupakan lanjutan 
| dari pembahasan K12LISP di majalah 
dan buku mini InfoLINUX tentang 
Diskless System, sekaligus jawaban dari per- 
tanyaan pembaca seputar masalah setting 
printer lokal pada Diskless Client. 
Untuk melakukan setting printer lokal, 
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
1. Anda jalankan Diskless Server. 


2. Selanjutnya, Anda masuk ke konsol 
dengan mengetikkan sintaks perintah: 
Ice ELANG & (Pil 


3. Pada konsol, lakukan login sebagai root . 
login: root 
Password: password (ganti 
dengan pasword Anda) 


Anda juga bisa menjadi root, pada saat 
Anda login sebagai user biasa atau pada 
waktu menggunakan X Window, dengan 
mengetikkan sintaks perintah pada 
konsol sebagai berikut: 
Luser@localhost:-1 $ su -1 
root 
Password: (isi dengan 
password root Anda) 


4. Pastikan Anda sudah melakukan instalasi 
Local Apps. 
Pada KI2LTSP, secara default file 
local apps sudah diikutsertakan. Anda 
tinggal mengaktifkannya, yang akan kita 
bahas pada bagian berikutnya pada 
artikel ini. 


5. Pindah ke direktori /opt/ltsp/i386/etc 


Selanjutnya, Anda menuju ke direktori / 
opt/1tsp/i386/etc, dengan mengetikkan 


50 InfoLINUX 08/2004 


sintaks perintah sebagai berikut: 
CLroot@localhost:-J # cd /opt/ 
1tsp/i386/etc 


6. Edit file Its.conf Edit file Its.conf dengan 
editor kegemaran Anda. Pada contoh ini, 
kami menggunakan “Vi”, ketikkan sintaks 
perintah sebagai berikut: 

Iroot@localhost:-1 # vi 
Its.conf 


Selanjutnya, Anda bisa melihat isi dari file 
Its.conf, seperti berikut ini: 

# 

# Config file for the Linux 
Terminal Server Project 
(www.1tsp.org) 

# 


(Default! 
SERVER - 
192.168.9.254 
XSERVER - auto 
X MOUSE PROTOCOL  - “ps/2” 
X MOUSE DEVICE 5 “/dev/ 
psaux” 
X MOUSE RESOLUTION - 499 
X MOUSE BUTTONS - 
USESXEFS - 
LOCAL APPS - 
RUNLEVEL - 


Ca Ke Ie KO) 


Lws9911 
USE NFS SWA -Y 
SWAPFILE SIZE 5 48m 
RUNLEVEL 25 


(ws9821 


XSERVER - 
XF86 SVGA 


www.infolinux.web.id 


ni, kita akan 1 


. Penambahan parameter 


LOCAL APPS -N 
USE NFS SWAP -Y 
SWAPFILE SIZE - 64m 
RUN LEVEL 2-3 


. Pengaktifan Local Application 


Lakukan perubahan pada kalimat 
LOCAL APPS, menjadi sesuai dengan 
contoh berikut ini: 
LOCAL APPS - Y 


Lakukan 
penambahan parameter pada kolom 
(Default|sebagai berikut: 

@ PRINTER 0 DEVICE 
Kalimat di atas merupakan device 
pertama dari printer. Nama device 
seperti: /dev/lp0', /dev/ttySO atau / 
dev/ttyS1 diizinkan. 

@ PRINTER 0 TYPE 
Merupakan jenis dari printer. Untuk 
pilihan yang tepat adalah “P' untuk 
Parallel, dan “S' untuk Serial. 

@ PRINTER 0 PORT 
Nomor port TCP/IP yang digunakan. 
Secara default, biasanya mengguna- 
kan port 9100. 

@ PRINTER 0 SPEED 
Jika printer Anda merupakan printer 
serial, konfigurasi ini untuk menentu- 
kan kecepatan (baud rate). Secara de- 
fault, kecepatan yang digunakan 
adalah “9600” 

@ PRINTER 0 FLOWCTRL 
Digunakan pada jenis printer serial, 
alur kontrol yang digunakan lebih ter- 
arah. Isikan S' untuk Software (XON/ 
XOFF) alur kontrol, atau “H' untuk 
Hardware (CTS/RTS) alur kontrol. 
Biasanya, yang digunakan adalah “S'. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


@ PRINTER 0 PARITY 
Digunakan pada jenis printer serial, 
the Parity can be specified. Pilihannya 
adalah: E (Even), O' (Odd) atau N” 
(None). Jika tidak ada pilhan, Anda 
bisa memilih N'. 

@ PRINTER 0 DATABITS 
Digunakan pada jenis printer serial, 
angka dari databit yang digunakan 
adalah khusus. Pilihan angka me- 
liputi: 5, 6, 7 dan 8. Jika tidak ada 
pilhan atau bingung, Anda bisa me- 
milih angka 8. 

@ PRINTER 1 DEVICE 
Merupakan device printer kedua. 

@ PRINTER 1 TYPE 
Merupakan jenis printer kedua. 

@ PRINTER 1 PORT 
Port tcp/ip yang digunakan pada 
printer kedua. 

@ PRINTER 1 SPEED 
Baud rate pada printer kedua (serial). 

@ PRINTER 1 FLOWCTRL 
Jalur kontrol printer kedua (serial). 

@ PRINTER 1 PARITY 
Parity pada printer kedua (serial). 

@ PRINTER 1 DATABITS 
Data bits / kecepatan data pada printer 
kedua (serial). 

@ PRINTER 2 DEVICE 
Nama device printer ketiga. 

@ PRINTER 2 TYPE 
Jenis printer ketiga. 

@ PRINTER 2 PORT 
Port tcp/ip pada printer ketiga. 

@ PRINTER 2 SPEED 
Baud rate pada printer ketiga (serial). 

@ PRINTER 2 FLOWCTRL 
Jalur kontrol pada printer ketiga (se- 
rial). 

@ PRINTER 2 PARITY 
Parity pada printer ketiga (serial). 

@ PRINTER 2 DATABITS 
Data bits / kecepatan data pada printer 
ketiga (serial). 


Untuk jelasnya, Anda bisa melihat isi dari 
file Its.conf secara lengkap, sebagai berikut: 
# 
# Config file for the Linux 


(Default) 


SERVER 
192.168.0.254 
XSERVER 

X MOUSE PROTOCOL 
X MOUSE DEVICE 
psaux” 

X MOUSE RESOLUTION 
X MOUSE. BUTTONS 
USE XFS 

LOCAL APPS 
RUNLEVEL 


Diskless System 


Iws9911 
USE NFS. SWAP -5Y 
SWAPFILE SIZE - 48m 
- auto RUNLEVEL 2-5 
mp3 
“/dev/ Iws9821 
XSERVER - 
409 XF86 SVGA 
3 LOCAL APPS -N 
N USE NFS. SWAP -5Y 
N SWAPFILE SIZE - 64m 
5 RUNLEVEL 2-3 


PRINTER 9 DEVICE - /dev/ 


1po 9. Jika Anda juga memiliki printer yang 
PRINTER 9 TYPE — P menggunakan port USB, Anda bisa me- 
PRINTER @ PORT - 9199 nambahkan konfigurasi sebagai berikut: 
PRINTER 9 SPEED - 96099 Iws9931 

PRINTER 9 FLOWCTRL - S MODULE @1 - usb-ohci 
PRINTER 9 PARITY — N MODULE 82 - printer 
PRINTER 9 DATABITS - 8 PRINTER 3 DEVICE- /dev/ 
PRINTER 1 DEVICE - /dev/Ip1 usb/1p9 


PRINTER 1 TYPE - S 


PRINTER 3 TYPE —- S 


PRINTER 1 PORT - 9199 


PRINTER 1 SPEED - 

PRINTER 1 FLOWCTRL 
PRINTER 1 PARITY - 
PRINTER 1 DATABITS 
PRINTER 2 DEVICE - 
PRINTER 2 TYPE - S 


PRINTER 2 PORT - 9199 
9609 


PRINTER 2 SPEED - 

PRINTER 2 FLOWCTRL 
PRINTER 2 PARITY - 
PRINTER 2 DATABITS 


9609 


N 


/dev/1p2 


N 


10.Menyimpan hasil pekerjaan. 

S Selanjutnya, simpan hasil pekerjaan Anda 
dengan mengetikkan sintaks perintah 

8 sebagai berikut: 

PESGl ssh ep 


11.Restart LTSP Client. 
Langkah terakhir, Anda bisa melakukan 
Ss restart Diskless Client Anda, agar peruba- 
han konfigurasi bisa dirasakan. Selamat 


28 mencoba.4 


R. Kresno Aji (masaji@ai.co.id) 


Diagram 
Local Printer 
pada Diskless Sysem 


LTSP Server 


DANAAAAAN 


DENAAKAKA 
Diskless 
Klien 1 


Terminal Server Project 
(www.1tsp.org) 
# 


Printer Lokal 


Diskless 
Klien 4 dst. 


Diskless Printer Lokal 


Klien 3 


Printer Lokal Diskless — Printer Lokal 


Klien 2 


Konfigurasi jaringan LTSP dengan printer di masing-masing client. 


www.infolinux.web.id InfoLINUX 08/2004 51 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Mono 


Implementasi .NET 
dengan Mono 


Penulis masih ingat ketika membaca tulisan yang PAN aplikasi Win 
dan di Linux. Misalnya, Photoshop di Windows dibandingkan dengan Gimp di Linux 
sebagai editor gambar. Yang menarik adalah artikel itu membandingkan .NET di Win- 


Ty 


& 
Ohang 
UNY 3 

# Si 


| Tutorial 


dows dengan J2EE di Linux sebagai framework pengembangan teknologi informasi 
atau software. Tapi, hal yang lebih menarik adalah .NET sekarang “sudah” tersedia di 


Linux. 


oftware .NET adalah produk yang 
Gita oleh Microsoft sebagai 

respon terhadap kesuksesan Java. 
NET adalah suatu framework atau platform 
untuk software. Anda bisa bilang .NET 
sebagai saingan Java. .NET sendiri bukanlah 
jiplakan dari Java, tapi desain ulang kembali 
dari Java dengan ditambahi berbagai fitur 
menarik. 

Anda cuma bisa memakai bahasa pem- 
rograman Java untuk platform Java, tapi di 
platform .NET Anda bisa memakai ber- 
bagai bahasa pemrograman sepanjang 
bahasa pemrograman itu memiliki properti 
.NET. Ya, salah satu fitur menarik dari .NET 
adalah ketidaktergantungan dari suatu 
bahasa tertentu. Itulah sebabnya di dunia 
Windows, Anda sering mendengar VB.NET, 
C-#--#.NET, Cobol.NET, ASP.NET, dan 
C#.NET. Anda bisa mencampur berbagai 
bahasa itu dengan mudah. 

Untuk perbandingannya, salah satu 
alasan pustaka GTK - ditulis dengan bahasa 
C adalah supaya bisa diakses oleh berbagai 
bahasa. Misalnya Anda ingin menggunakan 
pustaka GTK-4# untuk membuat aplikasi 
tapi Anda ingin menggunakan bahasa py- 
thon bukan bahasa C. Hal ini dimung- 
kinkan dengan binding. Anda mengakses 
pustaka Gtk-- yang ditulis dengan bahasa 
C itu dengan binding. Tapi Anda tidak bisa 
mengakses pustaka python dari bahasa C. 
Di .NET hal ini dimungkinkan. Luar biasa! 

NET mempunyai pustaka yang sangat 
besar untuk hampir setiap keperluan. 
Beberapa di antaranya adalah dukungan 


52  InfoLINUX 08/2004 


XML, database, dan web. Sementara itu 
dengan .NET, Anda bisa membuat aplikasi 
web dengan mudah lewat ASP.NET. Dengan 
ASP.NET, membuat aplikasi web berskala 
besar menjadi jauh lebih mudah. Yang 
enaknya, ASP.NET memberi Anda pilihan 
berbagai bahasa seperti C#, atau C--4- dalam 
mengerjakan aplikasi web. 

Walaupun .NET dibuat oleh Microsoft 
tapi framework itu sendiri standar dan 
begitu juga dengan berbagai hal lainnya 
seperti spesifikasi C#. Standardisasi itu 
sendiri di-submit ke ECMA, yaitu suatu 
organisasi yang mengurus standardisasi atas 
bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
Ini artinya setiap pihak bisa mengambil ke- 
untungan dari framework ini secara bebas. 

Novell dan kelompok open source men- 
jawab tuntutan untuk menghadirkan frame- 
work yang luar biasa ini di platform Unix, di 
mana kemudian platform Windows dan 
MacOSX pun didukung. Dengan dimotori 
oleh Miguel de Icaza (salah satu pendiri 
projek Gnome), projek Mono dikembangkan. 

Secara singkatnya, Mono adalah imple- 
mentasi bebas dari platform .NET. Ada 
berbagai teknologi menarik dari Mono, 
seperti compiler untuk bahasa pemrog- 
raman yang baru, yaitu C#, compiler Basic, 
compiler LOGO, mesin virtual bagi kode- 
kode binari CIL (Common Intermediate 
Language) yang mirip dengan Java Virtual 
Machine, berbagai pustaka untuk mema- 
nipulasi XML, pengaturan database, pem- 
buatan aplikasi GUI, sampai konstruksi 
web. 


www.infolinux.web.id 


Anda boleh menulis aplikasi open source 
maupun closed source dengan teknologi ini. 
Compiler C# dilensikan ke dalam GNU GPL 
sedangkan runtime library-nya dilensikan 
dengan GNU Library GPL dan pustaka 
kelas-kelasnya dilensikan dengan salah satu 
lisensi open source, yaitu lisensi MIT X11. 

Terus mungkin ada yang khawatir karena 
bagaimanapun ini adalah teknologi yang 
berhubungan dengan Microsoft. Mungkin 
suatu hari Microsoft akan menuntut orang- 
orang yang yang menggunakan platform 
NET di Linux seperti kasus SCO menuntut 
IBM. Sebagai latar belakang informasi, 
teknologi .NET terbagi dua: teknologi .NET 
yang di-submit ke ECMA dan teknologi yang 
dibangun di atasnya seperti Windows.Forms, 
ADO.NET, ASP.NET. 

Mono mengimplementasikan kedua- 
duanya dan juga melebihi dari itu, yaitu 
dengan mengembangkan dan menginteg- 
rasikan pustaka pihak ketiga seperti API 
untuk debugging, Mozilla, OpenGL, du- 
kungan atas database yang luas, integrasi 
dengan pustaka POSIX. Teknologi .NET 
yang di-submit ke ECMA adalah standar. 
Artinya semua pihak boleh mengimple- 
mentasikan komponen-komponen itu 
secara bebas untuk kepentingan apapun. 

Teknologi .NET yang kontroversial 
adalah seperti Windows.Forms, ADO.NET, 
ASP.NET. Teknologi ini diperlukan bagi or- 
ang yang memerlukan kompatibilitas penuh 
dengan platform Windows, tapi tidak 
diperlukan bagi platform open source 
seperti Linux atau “BSD yang kaya akan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


pustaka-pustaka. Jadi, seharusnya Anda 
tidak perlu khawatir untuk mengembang- 
kan karya dengan Mono. Lagipula ada 
perusahaan besar yang menjadi sponsor 
utama dari projek ini, yaitu Novell. Kita tahu 
sendiri Novell adalah perusahaan yang 
memiliki reputasi bagus. Jangan lupa juga, 
masalah paten ini tidak berlaku di negara di 
mana paten piranti lunak (software patents) 
dilarang. Kabar baiknya, sampai artikel ini 
ditulis, software patents tidak atau belum 
diberlakukan di Indonesia. 

Walaupun Anda bisa mencampur ber- 
bagai bahasa dalam platform .NET ini, tapi 
“NET ini sendiri memperkenalkan bahasa 
baru, yaitu C# yang dikembangkan oleh 
Anders Hejlsberg (pengembang inti Borland 
Delphi sebelum ditarik oleh Microsoft) 
bersama timnya. C# memiliki sintaks yang 
elegan, bersih, dan indah. 

Bagi yang memiliki pengalaman di 
bidang bahasa pemrograman bahasa ber- 
orientasi objek seperti Java dan C---, Anda 
tidak akan mengalami kesulitan untuk 
mempelajari bahasa ini. C# itu seperti anak 
yang dilahirkan dari perkawinan C4 yang 
“perkasa” dan Java yang “anggun” di mana 
gen C4 lebih dominan. Jadi sekarang 
dengan Mono, Anda bisa membuat aplikasi 
dengan bahasa C# di platform Linux. 

C# tidak di-compile ke bahasa mesin, tapi 
ke kode-kode binari bagi mesin CIL yang 
kemudian dengan bantuan pustaka-pustaka 
class utamanya mengeksekusi program ini. 
Mirip dengan Java VM. Apa artinya ini? 
Artinya program yang dikembangkan di 
platform Windows bisa dieksekusi dengan 
baik oleh Mono tanpa kompilasi ulang 
sepanjang program itu tidak memiliki kode 
khusus Win32 seperti fungsi yang meng- 
akses registry atau fungsi spesifik Windows 
seperti fungsi spawnv/...). 

Ok, kita akan mencoba pemrograman C# 
di Linux. Umumnya Anda hanya mem- 
butuhkan satu paket saja agar bisa melakukan 
pemrograman di framework .NET, yaitu 
mono-0.95.tar.gz. Paket ini berisi source code 
dari Mono runtime dan demi kemudahan 
pengguna, maka developer Mono memu- 
tuskan untuk memasukkan juga compiler C#, 
compiler VB, dan tentu saja pustaka class-nya 
yang sudah di-compile. Jadi ketika mela- 
kukan make install untuk paket mono- 
0.95.tar.gz, maka Anda siap bekerja dengan 


framework .NET ini. Source code dari com- 
Piler C#, compiler VB, dan pustaka class-nya 
ada di paket mcs-0.95.tar.gz. Anda tidak akan 
membutuhkan paket ini, kecuali Anda adalah 
seorang hacker mono. 

Sampai artikel ini ditulis, Mono sudah 
mencapai versi 1 Beta 2 atau 0.95. Tapi 
karena projek Mono ini begitu aktif, adalah 
mungkin jika pada saat pembaca membaca 
artikel ini Mono sudah mencapai rilis stabil 
atau lebih baru dari ini. Instalasikan paket 
mono-0.95.tar.gz seperti berikut: 
$ tar -zxvf mono-9.95.tar.gz 
$ cd mono-9.95 
$ ./configure —prefix-/usr 
$ make 
$ su 
# make install 


Untuk kedua paket ini, Anda bisa meng- 
gunakan prefix default yaitu /usr/local tapi 
Anda bisa menggantikannya ke /usr yang 
cukup umum digunakan orang. Dalam hal 
ini, penulis merasa lebih nyaman dengan 
prefix /usr. 

Dengan asumsi Anda berhasil meng- 
instalasinya, sekarang kita akan mencoba 
program sederhana. Gunakanlah text editor 
kesayangan Anda. 


IE Ihomelknightiwork/monofFiturcs - MonoDevelop 


File Edit View Run Search Window Help 


Mono 


Program yang dihasilkan memiliki eks- 
tensi exe karena untuk menjaga kompati- 
bilitas dengan file yang dihasilkan di plat- 
form Windows. 

PARU 
using System: 


cilassanitur 


private string String, 
private int Mono - 9, 


public int FiturProperty £ 
get ( 
Console.WriteLine( 


Smg TI Daru G3 SO 
return Mono: 
5 
set 4 
Mono - value, 
5 
5 


public static void Main() 4 


string Majalah -— 
SintoLim 
int Jumlah —- 4, 


Thome/KMeNWrk monoritu resa Mon obeyalop, 


Uodgo IA OBO RB a33 
&Help @ | (Abocumentation bd (AJFiturcs B | 
Pena BII f1 using System: 3 
Pay aem Wan 3 class Fitur £ 
b System.Web.Caching a 
b SystemWeb.Configuratio 5 private string String: 
b System Web.Handlers 6 private int Mono - 0: 
b System.Web.Hosting 14 
b SystemWeb.Maii 8 Sa FiturProperty £ 
Pa aa, 10 Console .WriteLine( “Ini fitur baru C#. " ): 
D SystemWeb.Services Ii return Mono: 
D System.Web.Services.Cc li2 ! 
b System.Web.ServicesDe |13 set ( 
b SystemWeb.ServicesDis J14 Mono - value: 
b System.Web.ServicesPn | 
b System.Web.SessionStat 17 , 
ajaa ena 18 public static void Main() £ 
b SystemWeb.UI 19 
b System.Web.UI.HtmiContr | 20 string Majalah - "InfoLinux": 
b System.Web.UIWebCont | 21 int Jumlah - 4: 
Penang 3 Console .WriteL "Say » Lah (0) seb Lb." Majalah, Jumlah ): 
PASyaeraa Seno 8 onsole.WriteLine( "Saya memmpunyai majalah (0) sebanyak (If. ", Majalah, Jumlah ): 
D System.XmI.Seralization las double (1 angka - 4 1.2, 2.3, 3.4 h: 
D System.Xml.XsI la6 
b System.Xmi.XPath |27 foreach( double temp in angka ) 
b Mono Librares |28 t 
WIenooie Laranes 2 Console .WriteLine( "YG)", temp ): 
b NUnit Libraries 31 , 
7 C# Language Specifcaton | || 37 Fitur penguin - new Fitur(): 
1: Scope 133 penguin.FiturProperty - 7: IT 
2: Conformance Ia Console.WriteLine( "(9)", penguin.FiturProperty ): 
3: Relerences Lil (35 
4: Definitions 36 h 2) 
5: Notational conventions al —— II 
|  aeynsana ooovi PBR Se 
| 7: General description 
D 8: Language Overview 
D 9: Lexical structure 4 
IE 1”. 
| “Files |ciassas | Solution Heip | Task List: Output 
| ! INS 
Tampilan MONO mengedit kode program Fitur .cs. 
www.infolinux.web.id InfoLINUX 08/2004 53 


Mono 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Console.WriteLine( “Saya 
mempunyai majalah (91 sebanyak 
(14. “, Majalah, Jumlah )j, 


double(J angka —- 4 1.2, 
Dn Bat Tun 


foreach( double temp in 
angka ) 


ii 
Console.WriteLine( 
“187”, temp ): 
5 


Fitur penguin — new 
PUS OLS 

penguin.FiturProperty - 
1/6 
Console.WriteLine( 
penguin.FiturProperty ):, 


#01, 


Simpanlah kode itu dengan nama Fitur.cs. 
Lalu gunakan konsol dan pergilah ke direktori 
tempat file itu berada. 

9 mes TANeUr3s 

Compilation successful 

$ mono Fitur.exe 

Saya mempunyai majalah 
InfoLINUX sebanyak 4 buah. 
12 

23 

3.4 


Ini fitur baru C#. 
1 


Kita akan membahas beberapa fitur unik 
dari C#. 
using System, 


Ini berarti kita menggunakan namespace 
System sehingga kita bisa menuliskan 
Console.WriteLine langsung. Jika tidak kita 
harus menuliskan System.Console.WriteLine. 

Yew 4 


54  InfoLINUX 08/2004 


Di C-4 biasanya kita menggunakan 
metoda tradisional untuk mengambil data 
dengan fungsi dari class seperti int getX() 
dan untuk mengeset nilai data dengan 
fungsi dari class seperti void setX(...). Di C#, 
Anda tinggal menggunakan fitur properti 
yang menyederhanakan kode. Imple- 
mentasinya bisa dilihat di kode program di 
atas. 

foreach( double temp in angka ) 


Ini mirip perulangan for biasa. Arti dari 
pernyataan ini adalah perulangan atas array 
angka dari index terkecil sampai ke index 
terbesar dan dalam setiap pengulangan itu 
nilai array angka dengan index yang ber- 
sangkutan disalin ke variabel temp. 

Sedangkan hal lainnya cukup jelas dari 
kode program di atas. 

Ok...kejutannya adalah mono datang 
dengan compiler Basic.NET juga. Mari kita 
mencicipi program Basic.NET di Linux. 
Buka lagi text editor kesayangan Anda. 

//InfoLinux.vb 
Imports System 


Module InfoLinux 
Sub Main() 
Console.WriteLine( 
“Contoh sederhana program vb di 


univ ) 


Dim nama as String 
Dim jumlah as Integer 


Console.Write( “Siapa 
nama Anda? “) 


nama - 
Console.ReadLine() 
jumlah — 4 


Console.WriteLine( nama # 
“ mempunyai majalah InfoLinux 
sebanyakssesasjumiah ses) 


End Sub 
End Module 
Simpanlah kode program ini dengan 
nama InfoLinux.vb. Kita akan meng-com- 


pile kode program ini menjadi kode binari 
CIL. 


www.infolinux.web.id 


$ mbas InfoLinux.vb 
Compilation successful 

$ mono InfoLinux.exe 

Contoh sederhana program vb di 
Linux 

Siapa nama Anda? Slacker 
Slacker mempunyai majalah 
InfoLinux sebanyak 4. 


Merupakan hal yang menarik jika kita 
bisa bermain-main dengan C# dan Basic di 
Linux dengan Mono. Tapi bagaimanapun, 
program-program yang dihasilkan itu 
adalah program konsol. Bagaimana dengan 
GUI? Tentu kita bisa membuat aplikasi GUI 
dengan C# atau Basic. Tapi untuk pem- 
bahasan kali ini, kita akan menggunakan 
bahasa C# karena bahasa ini dibuat khusus 
untuk platform .NET. 

Jika melakukan pemrograman GUI de- 
ngan C# di platform Windows, maka Anda 
umumnya memakai System.Windows.Forms 
sebagai toolkit-nya. Untuk alasan kom- 
patibilitas, maka Mono juga menyertakan 
System.Windows.Forms sebagai toolkit-nya, 
dan di platform Windows toolkit ini bekerja 
secara sempurna seperti yang diharapkan tapi 
di platform Unix dan MacOS X, keadaan 
menjadi lebih sulit. Implementasi untuk 
toolkit ini menggunakan pustaka winelib. 
Akibatnya aplikasi yang dibuat dengan toolkit 
ini kelihatan jelek di platform Linux dan 
MacOS X karena menggunakan emulasi. 
Bahkan untuk sekarang ini, tidak semua 
fungsi API dari toolkit ini didukung di plat- 
form Linux dan MacOS X karena projek 
Mono sendiri belum selesai 10096. 

Jadi jangan menggunakan toolkit ini, 
kecuali Anda cuma mau membuat aplikasi 
di platform Windows saja. Sekali lagi toolkit 
ini didukung karena untuk mempermudah 
transisi aplikasi yang dibuat dengan frame- 
work .NET di Windows ke platform Linux. 
Anda memerlukan paket winelib-0.3.tar.gz 
untuk melakukan pemrograman GUI dengan 
Windows.Forms. 

Alternatif yang lainnya adalah GTK#. 
Binding ini masih belum matang dan berada 
dalam pengerjaan yang aktif. GTK# me- 
warisi API yang stabil dari GTK- dan 
mempunyai basis komunitas yang besar. 
Kita juga bisa membuat GUI dari program 
secara cepat dengan Glade. Keunggulan 
lainnya dari toolkit ini yang lainnya adalah 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


mendukung internasionalisasi, kontrol atas 
HTML (rendering dan pengeditan). Tentu 
saja program ini terintegrasi dengan manis 
ke dalam desktop Gnome. Walaupun begitu, 
aplikasi yang dibuat dengan GTK# bisa 
dijalankan di platform mana saja seperti 
Windows, Unix, atau MacOSX karena GTK-- 
itu sendiri multiplatform. Anda memer- 
lukan paket gtk-sharp-0.93.tar.gz untuk 
melakukan pemrograman GUI dengan 
toolkit ini. 

Mungkin Anda bertanya bagaimana 
dengan penggemar KDE? Jawabannya 
adalah Ot#. Toolkit yang dikembangkan 
oleh Adam Treat ini mewarisi keunggulan 
dari toolkit yang sudah sangat terbukti ke- 
handalannya, yaitu Ot. Aplikasi yang dibuat 
dengan Ot# ini multiplatform dan di setiap 
platform penampilannya seperti aplikasi 
asli pada platform yang bersangkutan atau 
istilahnya native look. Anda memerlukan 
paket gtsharp-0.7.tar.gz untuk melakukan 
pemrograman dengan toolkit ini. Selain itu, 
masih ada toolkit wx.NET dan Sharp WT. 

Pengembangan software identik dengan 
IDE. IDE yang khusus untuk keperluan 
Mono ini diberi nama MonoDevelop. Proyek 
ini masih berada dalam versi awal dan seperti 
Mono, pengembangan project Monodevelop 
sangat aktif. Tapi Anda juga bisa memakai 
IDE yang sudah matang seperti Sharp- 
Develop (hanya di platform Windows) atau 
Eclipse dengan plugin C#-nya. 

Masih banyak lagi teknologi lainnya yang 
belum sempat dibahas pada artikel ini 
tentang .NET di Linux seperti ASP.NET, 
ADO.NET, Gecko#, dan lain-lainnya. Anda 
juga bisa meng-compile Java ke kode binari 
CIL. Jadi Anda bisa menjalankan program 
Java dengan Mono. Walaupun begitu, tidak- 
lah bijaksana untuk menggunakan Mono 
dalam sistem produktif karena Mono ini 
sendiri masih dalam pengerjaan yang aktif. 
Istilahnya, “Under heavy development”. 

Tapi banyak orang yang menaruh 
harapan pada Mono. Mono adalah proyek 
yang memiliki masa depan yang cerah 
karena didukung oleh banyak developer 
open source, perusahaan besar seperti 
Novell dan tentu saja sebagian besar 
komunitas open source. Sangat menarik 
untuk melihat sepak terjang dari project 
yang mencoba untuk menghadirkan frame- 
work NET di Linux ini. 


le Mono Documentation Library 


File Edit View Bookmarks Help 
« @ Hashtable Class 


Mono Documentation 
Mono Handbook 
“ Class Library 
b System 
b System.CodeDom 
' System.CodeDom.Compiler (L 
b CodeCompiler Class 
b CodeDomProvider Class 
D CodeGenerator Class 
b CodeGeneratorOptions Cia 
b CodeParser Class 
p CompilerEror Class 
b CompilerEmorCollection Clat | 
b CompilerParameters Class 
b CompilerResults Class 
D Executor Class 
GeneratorSupport Enumerai | 
b ICodeCompiler Interface 
b ICodeGenerator Intertace 
D ICodeParser interface 
b IndentedTextWriter Class 
LanguageOptions Enumera' | Note: 
b TempFileCollection Class 
 System.Collections 
b ArayList Class 
b BitAray Class 
b CaseinsensitveComparer c'| 
b CaselnsensiivetiashCodeP 
b CollectionBase Class 
b Comparer Class 
b DictionaryBase Class 
b DictionaryEntry Structure Iran 
 Hashtable Class 
Members 
b Constructors 
b Methoas 
b Properties x 
——— » 


Reprasents a hash table. (EMI) 


See Also: Hashtabie Members 


IDefaultMemberAttribute (“Item”) 
Public class Hashtable : (Dictionary, 


Thread Safety 


Remarks 


Note: See example. 


be mutated while they are used in the table. 


Every key ina 


implements 


of the table, orthe GelriashCode it no specific 


As entries are added to 


A Hashtabia c: 
wrapper retumed by ine 


Examples 


Reguirements 


@ contenis | Index | IG Searoh 


Mono Documentation Library. 


Mono bukanlah satu-satunya imple- 
mentasi bebas dari platform .NET di Linux. 
Alternatif yang lain adalah proyek DotGNU. 
Sama seperti proyek Mono, DotGNU juga 
menghadirkan perlengkapan untuk me- 
ngembangkan dan menjalankan aplikasi 
Common Language Infrastructure (CIL). Tar- 
get awalnya adalah platform Linux, ke- 
mudian platform lainnya seperti Windows, 
“BSD, Solaris, dan MacOS X. 

Perbedaan proyek DotGNU dengan 
Mono tetap ada. Pertama, proyek DotGNU 
itu murni komunitas yang terlihat jelas dari 
namanya. Mono sendiri dikembangkan oleh 
perusahaan Ximian yang merupakan bagian 
dari perusahaan Novell tapi tetap membuka 
kesempatan bagi siapa saja untuk bergabung 
mengembangkan proyek Mono. Secara 
kasarnya, DotGNU itu seperti distro Slack- 
ware yang murni komunitas walaupun tidak 
menutup kemungkinan bagi orang untuk 
menggunakannya secara komersial. Mono 
itu seperti distro Mandrake di mana ada 
upaya komersial untuk menjual distro itu 
dan memberikan pelayanan pelanggan tapi 
tetap saja orang bisa menggunakan distro 
Mandrake itu secara bebas dan gratis. 

Untuk GUI, tidak seperti Mono yang 
menggunakan GTK-- binding sebagai fokus 
utamanya, DotGNU menggunakan toolkit 


www.infolinux.web.id 


This class is safe for multiple readers and a single writer 


AHiashtabis represents a dictionary with a constant Iookup time that contains entries of associated keys and values. The type of each entry in a Hashtabis is 
DictionaryEnity. A statement that exposes each element in the collection is reguired to iterate over this iype. 


Objects used as keys in a Hashtabis is regulred to sitherImplement both nd Eguals(Obiect) 
these methods are raguired to produce the same results when called with the same Aa amntara while that key exists in a particular Hashtabie . Keys cannot 


Hashtabie is reguired to be Unigue compared to every other key in the table. An object hat implemenis IComparer can determine whether 
wo keys are unegual. The default comparer for a key is the key's implementation of Eguals/Objeci) 


Each value in a Hashtabie is reguired to provide Its own hash function, which can be accessed by calling GelHash(Obieci) 
IHashCodeProvider Is passed to a Hashtable consiructor, the custom hash function provided by that object Is used for every value in the table 


The default capacity (i.e. the default number of eniries that can be contained) of a Hashtabie is zero 
When an entry is added to the Hashtabie, the entry is placed into a bucket based on the hash code obtained from the 
only one particular bucket, substantially reducing the number of key comparisons reguired to find an entry. 


and the maximum capacity of ihe table Is reached, the number of buckets in the table is automatically increased to 
the smallest prime Ara Manan twice tne current number of buckets. 


an safeiy support one writer and mika iendara concurrentiy. To support multiple writers, all operations are raguired to be done through the 
@ SynchronizediHashtabie) m 


Il 
foreach (DictionaryEntry nyEntry in nyHashtable) 


Mono 


«KN ONN 


€ Mono Documentation Library 


4 subpages 


or nether Furhermore, ora pericular kay, 


Aitematively, if an object that 


ItiasnCodeProvider implementation 
was provided. Subseguent lookups of ihe key use tne hash code of ine key to search in 


The following example shows how to iterate over the elemenis of a Hashlabie. 


System.Windows.Forms. Mono mengguna- 
kan pustaka winelib sebagai implementasi 
dari toolkit System.Windows.Forms, se- 
dangkan DotGNU menggunakan pen- 
dekatan Java Swing. DotGNU tidak meng- 
gunakan pustaka pihak ketiga, seperti 
GTK-, Ot, ataupun Wine sebagai imple- 
mentasi dari toolkit System.Windows.Forms. 
Artinya DotGNU “menggambar” sendiri 
penampilan aplikasi yang dibuat dari toolkit 
System.Windows.Forms pada setiap plat- 
form. Tentu masih ada beberapa bagian dari 
toolkit System.Windows.Forms yang tidak 
bisa “digambar” sendiri dan mesti meng- 
gunakan pendekatan Wine. 

Mungkin motivasi adalah perbedaan yang 
paling menarik dari Mono dan DotGNU. 
Motivasi utama dari proyek Mono yang 
terlihat jelas dari situs dan milisnya adalah 
ingin menghadirkan alat pengembangan 
yang diharapkan bisa mendongkrak produk- 
tivitas para developer di platform Free Soft- 
ware seperti Linux. Motivasi utama dari 
proyek DotGNU sendiri adalah menghindari 
monopoli .NET-nya Microsoft. Malah 
DotGNU sudah membuat pernyataan khusus 
tentang bahaya .NET Microsoft bagi Free Soft- 
ware di websitenya. Jadi Mono atau DotGNU? 
Kebebasan ada di tangan Anda.& 

Akbar (tuxer@softhome.net) 


InfoLINUX 08/2004 55 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


SciLab 


SciLab: Pemodelan 
Sistem Kontrol 


Teknik Pengaturan atau lebih dikenal dengan terminologi siste 


kendali (dalam bahasa Inggris: control System, control Za 
cess control) merupakan mata pelajaran utama pada wa 'guruan tinggi yang berbasis 

teknik (engineering), seperti teknik mesin, teknik elektro dan elektronik, teknik kimia, 
teknik fisika, dan sebagainya. 


elangkaan (baca: mahalnya)software 
(dalam hal ini Matlab, dari 
athWorks, http://www. mathworks. 


com) yang dapat digunakan untuk me- 
nyimulasikan proses-proses yang terjadi pada 
sistem teknik pengaturan tersebut, se- 
wajarnyalah tidak memberikan kendala bagi 
para mahasiswa tersebut untuk belajar lebih 
lanjut. Sifat yang mengekalkan pembajakan 
hak cipta, sudah waktunya untuk dihindari 
di negeri ini. Untuk itu, marilah kita tilik 
perangkat simulasi teknik pengaturan yang 
berbasiskan Open Source Software (OSS). 
Kalangan pendukung OSS, khususnya 
pengguna Linux dan FreeBSD dihadapkan 
pada dua pilihan software yang kurang lebih 
berfungsi sama dengan Matlab, yaitu GNU 
Octave dan Scilab. GNU Octave (http:// 
www.octave.org) dikembangkan di Dept. of 


Chemical Eng., Univ. of Winsconsin, Amerika, 


sedangkan Scilab (http://www-rocg.inria.fr/ 
scilab) dikembangkan oleh INRIA/ENPC 
Cergrene, Prancis. SciLab bersifat open 
source (tidak didaftarkan dengan lisensi 
GNU) dan diperkenalkan sejak 1994. 

Pada kesempatan ini, penulis mencoba 
memaparkan penggunaan SciLab untuk 
membantu memahami pembahasan sistem 
kontrol/kendali. Untuk hal tersebut, pe- 
maparan akan dimulai dengan tahap 
instalasi Scilab v2.7 (stable) pada distro 
Mandrake Linux v9.0. Sebenarnya, pada 
saat penulisan naskah ini, SciLab v3.0 RC1 
sudah dapat di-download oleh para peng- 
guna. 

Setelah instalasi di atas, penulis akan 
membahas dua contoh yang digunakan 
pada sistem kontrol (control system) 
sebagai dasar pijakan penggunaan software 
tersebut sebelum melangkah pada tahap 


(Ss atau siste 
, control engineering, pro- 


pemodelan dan pembahasan sistem yang 
bersangkutan. 


Instalasi SciLab 

Instalasi SciLab bukanlah hal yang sukar. 
Paket RPM telah tersedia di situs berikut ini 
(http://scilabsoft.inria.fr) dan dapat segera di 
download sesuai dengan sistem operasi yang 
Anda gunakan. Pilihlah file instalasi bagi 
sistem Linux bila Anda mengunjungi situs 
tersebut. Untuk hal tersebut, penulis men- 
downdload scilab-2.7-1.1586.rpm dan untuk 
sementara disimpan pada direktori /tmp. 
Berikut ini adalah tahapan instalasinya. 
Lindraindral$ su 

password- Mesek password 
root anda isikan pada bagian 

13 TOrSODUe) 

Iflop-xindra1# cd /tmp 
Lroot@flop-x tmp1# rpm -ivh 


jok 


scilab-2,7 


scilab-2,7 Scilab Group (Inria, Enpc) 


scilab-2.7 
Copyright (C) 1989-2003 INRIA/ENPC 


Startup execution: 
loading initial environment 


--—)a-lj A-2j 


——datA 
ans - 


3 
——)c-(1 21: b-1.5, 
-——)u-100000x(axsin(A)) “24... 
-—)2000000xawbesin(A) kcos(A)4... 
——)?1000000x (bxcos(A))“2 
u - 


— 662870.64 
——1 


Gambar 1. Tampilan SciLab pada Mandrake Linux v9.0. 


56  InfoLINUX 08/2004 


scilab-2,7 scilab-2,7 Scilab Group (Inria, Enpc) 


Copyright (C) 1989-2003 INRIA/ENPC 


Startup execution: 
loading initial environment 


--)0-123 I-300, TF-0/I 
TE - 


0.04 
-——)0-125 i-3005 TF-o/i 
TP - 


0.04 
--?info transfer function 
!—-error 
undefined variable : info 
——)help 


—-—)help transfer function 


—— 21 


Gambar 3. Perhitungan Fungsi Transfer (TF) dengan SciLab. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


1 — input, 0 — output 
G, H — gain 


Gambar 2: a. Siklus Terbuka, b. Siklus Tertutup. 


scilab-2.7-1.1586.rpm 
Preparing... 
FE RR 
(19041 

1: Scilab 
FE RR 
(19941 


Setelah terinstal dengan baik, pembaca 
dapat temui SciLab pada direktori berikut, 
/usr/lib/scilab-2.7/bin. Ketikan scilab pada 
shell prompt setelah merujuk direktori 
tersebut. Selanjutnya, Anda akan men- 
dapatkan tampilan berikut ini: 

Lroot@flop-x indral$ cd /usr/ 
lib/scilab-2.7/bin 
Iroot@flop-x indral$ ./scilab 

Untuk mengetahui apakah scilab ber- 
fungsi dengan baik, cobalah ikuti per- 
samaan/operasi matematika sebagaimana 
ditampilkan pada Gambar 1. 


Diagram Blok 

Pada teknik pengaturan (sistem kontrol), 
kita kenal dua jenis sistem, yaitu sistem siklus 
terbuka (open-loop) dan siklus tertutup 
(close-loop). Ciri utama sistem siklus ter- 
tutup ialah adanya komponen umpan-balik 
(feedback) pada sistem dalam pembahasan. 
Sedangkan pada sistem siklus terbuka 
komponen umpan-balik ini tidak dijumpai. 
Untuk memperlihatkan komponen-kom- 
ponen ini, teknik pengaturan menyajikan 


(a) Siklus Terbuka 


(b) Siklus Tertutup 


——r 


pengunaan diagram blok. Gambar 2 mem- 
perlihatkan diagram blok dari kedua jenis 
sistem tersebut. 


Contoh 1 

(Dicuplik dari buku Sudhir Gupta, Elements 
of Control Systems, Prentice Hall of India, 
New Delhi, 2002). 

Sebuah potensiometer digunakan sebagai 
transducer posisi angular. Jangkauan angu- 
lar potensiometer ini adalah 0”-300” dan 
catu daya masukan 12V. Potensiometer 
tersebut bersifat linier. Tentukan fungsi 
transfer (TF — Transfer Function) dari sistem 
tersebut. 

Contoh 1 ini dapat ditampilkan dengan 
diagram blok sistem siklus terbuka seperti 
pada Gambar 2a. Fungsi Transfer (TF) 
adalah perbandingan Keluaran/Masukan 
(Output/Input). Dan, bagi potensiometer 
tersebut, Input — 300”, dan Output — 12V. 
Jadi, TF yang dihasilkan dapat diper- 
lihatkan secara sederhana seperti pada 
Gambar 3. 


Tau 
Previous | Next | Chapters | Reload | options... | Copy | Guit 


SciLab 


Tentunya, contoh 1 di atas masih ter- 
golong sebuah permasalahan yang teramat 
sederhana. Bagi pembaca yang ingin me- 
ngetahui TF, sebaiknya merujuk pada buku 
Elements of Control Systems. Bila ingin 
mengetahui TF pada SciLab secara lebih 
rinci, pembaca dapat mengetikkan “help 
transfer” pada SciLab. Pada Gambar 3, 
ditampilkan pula “error” yang akan di- 
tampilkan SciLab bilamana kekeliruan 
mengetik terjadi. 

SciLab telah mengemas berbagai TF. Hal 
ini dapat diperhatikan dari Gambar 4 
berikut ini. Bila pembaca klik pada salah 
satu jenis TF tersebut, maka akan di- 
tampilkan informasi pengunaannya lebih 
lanjut sebagaimana ditampilkan pada 
Gambar 5. 


Contoh 2 

Contol ini menampilkan diagram-diagram 
yang perlu diketahui pada analisis sistem 
kontrol, yaitu Bode, Nyguist, Root Locus, 
dan lain-lainnya. Berikut ini adalah pa- 
paran yang umumnya ditemui bagi mereka 
yang tidak asing dengan sistem kontrol, 
yaitu berbagai jenis diagram yang di- 
gunakan untuk menyatakan kestabilan 
sebuah sistem. 

Secara sederhana, bahasan berikut me- 
ngacu pada Gambar 2b. Untuk meng- 
hindari kompleksitas bahasan, telaah sistem 
lebih lanjut tidak diulas di sini. Pembaca 
yang berminat lebih lanjut, silakan rujuk 
buku Elements of Control Systems dan situs 
SciLab Group, Introduction to Scilab -user 
guide-, http://scilabsoft.inria.fr ataupun 
pustaka yang mengupas pengunaan Matlab 
(G.J. Borse, Numerical Methods with 
Matlab, PWS Publishing Company, Boston, 
1997). 

Untuk mengikuti sistem kontrol berikut 
ini, silakan menyalin teks berikut pada 
Scilab. Setiap baris diikuti dengan tombol 


El 


sjip) 
Previous | Next | Grapters | Reload | Options...| Copy | Guit 


LH 


| ari? - SISO model realization by L2 transfer approximation 
cont frm- transfer to controllable state-space 

des2H - descriptor to transfer function conversion| 

frep2tf - transfer function realization from freguency response 

rtitr - discrete time.response (transfer matrix) 

ss2t# - conversion from state-space to transfer function 

tf2des - transfer function to descriptor 

tf2ss- transferto state-space 

CLR f- Scicos continuous-time linear system (SISO transfer function) 
DLR f- Scicos discrete-time linear system (transfer function) 


Gambar 4. Berbagai Fungsi Transfer yang telah dikemas 
dalam SciLab. 


www.infolinux.web.id 


IPK Seitab Function 
| tf2ss - transfer to state-space 


|Calling Seguence 
slstf2ss(h (,to1)) 
IParameters 


" h :rational matrix 
# tol : maybetheconstantrtolorthe2 vector Irtol atol) 


Gambar 5. Transfer Function to State-Space. 


InfoLINUX 08/2004 57 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


SciLab 
S4 SelabGraphico wak "5 
No 3d recorded plots in #l'scilab-2.7 scilab-2,7 Scilab Group (Inria, Enpc) ( H 1 gg ) 
Fita) Zon) om) 0 ot.) tel cantrot) Denosf Graphic Hindou 0 | Help an 
an 7 3 scilab-2.7 
Pe Pi Cepuraghe(6/ 0225”2005 INRIAKENFE Gabungan dari grafik-grafik yang diplot 
: HA di atas ditampilkan pada Gambar 6, 7, dan 8. 
| | Pe Ha aan Paparan di atas menampilkan alternatif 
F | 1: —s-poly(O, "515 penggunaan OSS (Open Source Software) 
PN Ti 10 10 10 ——)hssyslin( 'c' , (s“2t2x0.9x10x54100)/ (s”242x0.3x10.1exs#102.01)) 5 pada bidang teknik (engineering). Di sam- 
-—)hd-he lin( 'c' ,(s“2t2x0.1x15.1xst228.01)/ (s“242x0.9x15xst255)) 3 . x 
meng as Li Eat e ping software yang telah banyak dikenal 
etik tera untuk bidang ini (Matlab), ternyata inisiatif 
—)gainplot Chi jhJ,0.04,100) ara programmer un telah menam- 
p 4 OSS pun telah 
Tau audat pilkan perangkat pemodelan yang cukup 
ES 1 
2 memadai, dan penggunanya pun akan 
na cukup terhormat dengan lebih meng- 
1. Sudhir Gupta, Elements of Control (m-xindra@top-x: Ihomefindra - Shell - Konsole Bok hormati HaKI (Hak atas Kekayaan Inte- 
2002 Session Edit View Settings Help lektual). 


kanaartor ea ana sera il . .. 
i ng # - 
indragF lo -x me Sab Sci ab, sebenarnya dibuat semirip mung 

Cindra@Flop-x indrals D 


kin (baca: compatible) dengan perintah- 


perintah yang tersedia pada Matlab. Walau- 


pun ada beberapa perintah yang tidak sama, 


"ISLIF 2004-pitanaya-scilab.sxw - (hg scilex ii a 'IE 
Wi indra@fop-x: /homefindra - | X ScilabGraphicO | 


tetapi padanannya pun masih tersedia. 


Gambar 6. Proses Perhitungan dan Grafik Bode Diagram pada Mandrake Linux v9.0. Sebenarnya bagi mereka yang belajar 
pada ilmu-ilmu sosial pun dapat meng- 
“enter”. Perhatikan penempatan titik-koma // Nyguist diagram gunakan perangkat ini. Hanya saja, penulis 
S jumlah kurung buka (“ dan kurung tutup subplot(2,2,2) belum menjumpai contoh yang memadai 
haruslah genap, dan seterusnya. nyguist(Ihl:h1) untuk dikemukakan. Bagi mereka yang 
S-poly(8, “s?): // Chart & Black cukup paham dengan contoh-contoh di atas, 
hssyslin( c', subplot(2,2,3) tentunya dapat memetik arti fisik dari 
(5124249. 941054100) / black(Ih1:h1,98.81,199, grafik-grafik yang ditampilkan. 
(SEPAAA Ma Se No 18 Inah isesdhga Newsgroup Scilab ada di comp.soft- 
mehssysiin Ge OA or chart(L-8 -6 - sys.math.scilab. Perbandingan antara Scilab 
12 ae MN NAS Bana la Oa Kaus an 41,180,1291,1ist(1,9)): dan Matlab tersedia di www.biostat.wustl. 
22ONNIS // evans — cari Root Locus edu/archives/html/s-news/1999-06/ 
// bode diagram subplot(2,2,4) msg00025.html.d 
subplot(2,2,1) H-syslin( “c?,352“poly(-5,”58?)/ Prianggada Indra Tanaya 
gainplot(Lh1:h1,90.01,1909): poly(L9,90,2009,200,25,11,” 5”, (pitanaya@linuxmail.org) 


No 3d recorded plots in your graphic window 


Nyguistplot 
kb ss. Nyguistplot 


JIAN21 pi) Innfot21“pi"D) 


Evans root locus 


Irnag. artis 


12: 
8 
4 

0. 
“4 
4 

cal anti 
“12. 


“14: 
-R00- Bab Bwveldd 200 300 460 500 600 700 Ro iptiirecdons “SepenWoppads 8 


Reltt2i"pi"D) 


32 


Gambar 7. Beberapa diagram pada Sistem Kontrol. Gambar 8. Diagram Nyguist . 


58 InfoLINUX 08/2004 www.infolinux.web.id 


IKLAN 


Distro SuSE 


ndonesia kini terpuruk dalam krisis 
Jesisimens Salah satunya adalah 

keterpurukan di dunia pemanfaatan 
teknologi informasi. Tetangga kita, Vietnam 
atau malaysia misalnya, telah melesat jauh 
di bidang pemanfaatan TI. Dengan tetap 
optimis dan tidak mengecilkan usaha 
pemerintah untuk memperbaiki sarana, 
kebijaksanaan dan fasilitas penunjang 
infrastruktur TI, bagaimanapun kita harus 
maju. 

Di dunia TI yang berkembang demikian 
pesat, Internet adalah suatu hal yang mulai 
menjadi kebutuhan wajib. Berita dan pe- 
manfaatan TI di berbagai pelosok negara 
bisa kita dapatkan dari Internet. Oleh 
karena itu, ber-Internet adalah hal yang 
sangat penting. Agar kita, generasi penerus 
bangsa tidak ketinggalan pelajaran. Dengan 
Internet, kita bisa belajar bagaimana 
vietnam bisa mulai serius memanfaatkan 
TI. Dengan berbicara melalui praktisi TI di 
India dan membaca berbagai kolom orang 
India, kita bisa belajar bagaimana sebenar- 
nya proyek-proyek di Amerika Serikat bisa 
lari ke India. 

Salah satu cara untuk tersambung ke In- 


ternet adalah menggunakan bantuan tele- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


dan Anda pun siap melanglangbuana ke dunia maya. 


Da. 
y, er HL “Tt / 


pon. Jaringan telepon kini terpasang cukup — kemampu 


meluas di banyak tempat di Indonesia. 
Penyedia jasa Internet juga siap menye- 
diakan jasanya. Bagi pengguna rumah yang 
memiliki anggaran terbatas, dial-up se- 
sekali untuk sekadar men-download berita 
adalah cara yang murah. Cara yang lain 
seperti leased line dan ADSL, walaupun 
menawarkan kecepatan luar biasa, sangat- 
lah mahal. 

Menggunakan Linux, kita tidak memiliki 
halangan apapun untuk ber-Internet. Distro 
apapun sebenarnya. Bedanya, distro yang 
satu menyediakan fasilitas lebih banyak dari 
distro lainnya. Sebagai contoh, SUSE 9.x 
menyediakan cara yang sangat mudah untuk 
melakukan koneksi Internet. Di artikel ini, 
kita akan memfokuskan diri untuk melaku- 
kan dialup di SUSE 9.x. SUSE yang diguna- 
kan sebagai referensi adalah SUSE 9.1, 
namun dapat diterapkan di SUSE 9.0 tanpa 
halangan berarti. 


Persiapan 

SUSE 9.1 dapat mendeteksi hardware 
dengan sangat sangat sangat luar biasa. 
Dengan kernel 2.6 di dalamnya, distro ini 
terbang ke langit bebas, mengalahkan 


v 

deteksi hard as pada Win- 
dows XP untuk beberapa hardware. Mo- 
dem yang penulis miliki di notebook tidak 
dikenali sama sekali oleh XP (membeli 
notebook tanpa sistem operasi) dan di- 
kenali dengan sempurna oleh SUSE 9.1. 
Bahkan, SUSE menyediakan satu paket 
khusus untuk menangani modem yang 
penulis gunakan. 

Pertama-tama, kita perlu memastikan 
apakah hardware kita telah dikenali oleh 
SUSE atau belum. Caranya, bukalah YaST 
dan aktiflah di bagian hardware. Kemudian, 
jalankanlah modul Hardware Information. 
Tunggulah sebentar, dan ketika selesai 
memeriksa, pastikan modem Anda terdaftar 
di Hardware Information tersebut. 

Banyak software modem yang tidak 
dikenali dengan baik atau dikenali, namun 
tidak dapat bekerja dengan sempurna. 
Apabila berencana membeli modem, belilah 
modem eksternal, yang pasti dapat dikenali 
dengan baik di Linux. 

Apabila modem telah dikenali, maka 
sebagian besar masalah telah kita selesaikan. 
Tugas berikutnya akan jauh lebih mudah. 

Siapkan modem dan telepon Anda. Jangan 
lupa kabel-kabelnya. Setelah itu, mintalah 


(BJ Modem parameters 


to File and enterthefile name 
Has PCMCIA Yes 
Has SMP: No 
#-IDE 


#-Keyboard 
4-Memnory 
—-Modem 


Version: Apr 7 2004, 16:58:13 
#-block 
is umi: No 
W-redasd 
- 


Saveto File. 


MI, COM2, etc, 
In DOS/Windows, ttyACMO and 
(1YACMI referto USB ports 


na PBX, you probabiy 
ra Dial prefix. Often, 


Modem device: |/aevttysio 


Dial pretix (if needed) 


Special settings: 
RI speakeron 
RI Detect Dial Tone 


Ao | (7 


DUA KET 


Informasi Hardware. 


60  InfoLINUX 08/2004 


2 JageAe) 5 Dame Oa 449 


Parameter modem. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Distro SuSE 


(BJ Provider Parameters 


NameforDialing: |providero 


Provider Name 


Check Always Askto be asked 


(BJ Modem configuration 


orthe password every time eikom 


Phone Number 


-Authorization: 


Modems to configure: 


Available are 


Gonfigure. 


User Name Password 


IC) Aways Ask for Password 


(Ce) (3 


Back | 


Aiready configured devices: 


'8 Acer Incorporated (ALI) B82801DB AC'97 Modem Controller 
Configured as pppO with providertelkom 


( 


| Da EA E 


@ ras con 


ae Basel Oma A1 


IN ea ea 


Provider Internet. 


informasi dari provider Internet Anda. Artikel 
ini menggunakan Telkomnet@instan sebagai 
layanan dial-up Internet. Anda perlu menge- 
tahui nomor telepon ISP Anda beserta 
username dan password-nya. Harap diper- 
hatikan bahwa SUSE secara default akan 
mengingat password Anda. Tentunya, Anda 
bebas memilih untuk selalu memasukkan 
password ketika memulai proses dial-up. 


Konfigurasi modem dan provider 
Setelah modem dikenal, nyalakan modem 
dan bukalah YaST. Aktiflahdi bagian Network 
Devices dan jalankanlah modul Modem. 

YaST akan segera mendeteksi modem 
Anda secara otomatis. Setelah itu, modem 
Anda akan terdaftar dalam Modems to Con- 
figure. Pilih modem Anda dan klik tombol 
Configure. Sebuah dialog akan ditampilkan. 

Pertama-tama, SUSE akan meminta 
Anda untuk memasukkan berbagai param- 
eter. Pertama-tama adalah dial prefix. Hal ini 
tidak dibutuhkan kalau Anda tidak berada 
dalam jaringan telepon PBX. 

Setelah itu, Anda akan diminta untuk 
memilih mode dial. Umumnya, mode dial 
adalah tone dialing. 

Parameter lainnya yang dapat diatur 
adalah menyalakan speaker dan mendeteksi 
dial tone. Aktifkan keduanya. Pemberian 
parameter kini selesai. Klik tombol Next 
untuk melanjutkan ke layar berikutnya. 

Pada layar dialog ini, Anda akan diminta 
untuk memilih provider. Pilihlah Custom 
provider dan kliklah tombol New. Sebuah 
dialog tambahan akan ditampilkan. Berikut 


Modem telah dikonfigurasi. 


ini adalah contoh entri provider yang 
penulis miliki: 

Provider Name: Telkom 

Phone Number: 989989999 
Username: telkomnet@instan 
Password: telkom 


Setelah itu, klik tombol Next untuk 
melanjutkan ke layar berikutnya. 

Di layar berikutnya ini, kita akan me- 
ngatur parameter koneksi. Umumnya, Anda 
tidak perlu mengatur nilai-nilai di sini. 
Hanya, pastikan Anda memilih Modify DNS 
when connected dan Automatically retrieve 
DNS. Apabila rekan Anda yang meng- 
gunakan provider yang sama mengatakan 
bahwa koneksi susah dilakukan atau terlalu 
lambat, cobalah untuk mengaktifkan pilihan 
Stupid Mode. 

Klik tombol Next untuk menyelesaikan 
pengaturan. Anda akan kembali ke layar 
utama. Pastikan Anda melihat modem Anda 
dalam Already Configured devices lengkap 
dengan nama provider ISP Anda. Klik 
tombol Finish untuk menyimpan segala 
perubahan. 

Sewaktu-waktu, Anda bisa mengubah 
konfigurasi modem dengan klik pada 
tombol Change. Apabila Anda memilih 
Change, maka sebuah layar akan ditam- 
pilkan. Anda bisa mengubah modem atau- 
pun provider di sini. 

Setelah perubahan disimpan, YaST akan 
menanyakan kepada Anda apakah penga- 
turan e-mail akan dilakukan. Bagi Anda 
yang menginginkan, lakukanlah konfigurasi 


www.infolinux.web.id 


e-mail. Bagi Anda yang tidak memerlu- 
kannya, jawablah tidak. Kini, Anda siap 
untuk melakukan dial-up. 


Memulai dial-up! 

SUSE menyertakan sebuah tool, Kinternet 
untuk membantu dial-up. Jalankanlah 
Kinternet dari Internet(Dial up. Lihatlah ke 
System tray Anda. Anda akan menjumpai 
icon seperti colokan listrik yang tidak 
tersambung. Klik sekali untuk melakukan 
dialup. 

Ketika dial-up sedang dilakukan, icon 
akan berubah seperti colokan listrik dan 
logo PLN. Apabila telah terkoneksi, icon 
akan berubah seperti colokan listrik yang 
terhubung dengan colokan lainnya. 

Untuk mengakhiri koneksi, klik sekali 
lagi pada icon tersebut. Segera, icon akan 
berubah lagi menjadi colokan listrik yang 
tidak tersambung. 

Pada saat dial-up, Anda mungkin tertarik 
untuk melihat log koneksi. Klik kananlah 
pada icon colokan listrik tersebut dan 
pilihlah View Log. Di sebuah window yang 
ditampilkan, Anda bisa melihat apa-apa saja 
yang terjadi. 

Mudah sekali untuk melakukan dial-up 
di Linux. Memang sedikit lambat, tapi yang 
penting masih dapat terhubung ke dunia 
maya yang penuh informasi. Tetaplah 
mengikuti perkembangan dunia dan meng- 
aplikasikannya secara lokal. Agar kita, 
generasi penerus bangsa, bisa menjadi insan 
TI yang bijaksana. Selamat mencoba! 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


InfoLINUX 08/2004 61 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


StarOffice 


Simulasi Berbagai 
Fungsi Dasar StarOffice 
dengan Macro 


StarOffice adalah paket Office luar biasa. Kemampuannya untuk dikembangkan lebih 
lanjut dengan bantuan macro membuat paket Office ini begitu fleksibel. Dengan macro, 
kita bahkan bisa menyimulasikan berbagai fungsi dari Star0ffice. 


agi kita yang sering menggunakan 
Pom tentu saja kita selalu 

menggunakan berbagai fungsi-fung- 
si dasar seperti membuat dokumen baru, 
membuka dokumen baik secara read/write 
ataupun read only, menyimpan dokumen, 
mengubah properties dokumen, mengetahui 
statistik dokumen, mencari teks tertentu 
dalam dokumen, ataupun mencetak doku- 
men. 

Semua fungsi tersebut adalah fungsi 
dasar StarOffice. Tak terlepas dari kom- 
ponen apapun yang Anda gunakan, baik 
Writer, Calc ataupun Impress, membuka 
dan menyimpan dokumen adalah tugas 
dasar yang tak terelakkan. 

Dengan macro, kita dapat mengem- 
bangkan apa saja di StarOffice. Membuat file 
manager sendiri pun bisa asalkan rajin 
karena tersedia banyak dukungan fungsi file 
sistem. Tidak mudah memang mempelajari 
macro di StarOffice. Sering berlatih adalah 
salah satu cara untuk mempelajarinya. 

Membuat macro pada dasarnya adalah hal 
yang menarik. Banyak hal tersimpan di paket 
office berukuran ratusan megabyte ini. Di 
artikel kali ini, kita akan membuat macro 
untuk menyimulasikan berbagai fungsi dasar 
StarOffice yang sering kita akses. 

Kita akan melihat secara detail apa saja 
yang perlu kita lakukan untuk membuat 
dokumen baru. Tak lupa, hal-hal tersembunyi 
dalam proses membuka dokumen tersimpan 
juga akan kita kuak habis-habisan. Termasuk 
di antaranya bagaimana membuka dokumen 
dalam modus read-only. 


62 InfoLINUX 08/2004 


Setiap contoh macro yang ada sebisa 
mungkin akan kita sajikan dalam bentuk 
form, sehingga akan terlihat lebih bagus dan 
bagi user akan lebih mudah untuk di- 
gunakan. 

Kita akan melihat, bahwa kemampuan 
StarOffice tidak kalah dibandingkan dengan 
paket office di Windows, seperti Microsoft 
Office. 


Persiapan 
Sebelum memulai, ada baiknya kita mela- 
kukan persiapan terlebih dahulu. Dalam 
beberapa artikel sebelumnya, ketika kita 
membahas macro StarOffice, kita menge- 
tahui bahwa macro dapat disimpan di dua 
tempat: ikut StarOffice ataupun ikut doku- 
men. Artikel ini akan menggunakan cara 
kedua. Dengan demikian, kita perlu mem- 
buat sebuah dokumen teks baru. Berikan 
nama yang bersesuaian, sebagai contoh 
macro.sxw. Kemudian, buatlah modul baru 
dengan cara berikut ini: 
@ Akses Tools|Macros|Macro. 
@ Pilih dokumen|Standard 
@ Klik tombol New, berikan nama Module1. 
@ Tutup layar edit macro, kita belum 
membutuhkannya untuk saat ini. 


Berikutnya, kita perlu memahami ter- 
lebih dahulu beberapa hal berikut ini: 

@ Dulu, di StarOffice 5, kita mengenal 
StarDesktop sebagai suatu objek yang vis- 
ible. StarDesktop berfungsi sebagai 
kontainer berbagai komponennya. Kini, 
di StarOffice 7, banyak perubahan yang 


www.infolinux.web.id 


terjadi. Salah satunya adalah pergantian 
fungsi StarDesktop. Kini, StarDesktop 
bukanlah komponen visible. Saat ini, 
StarDesktop lebih mengacu kepada 
konsep. StarDesktop adalah objek yang 
menaungi StarOffice itu sendiri. Berbagai 
fungsi umum StarOffice akan dilakukan 
oleh StarDesktop. Sebagai contoh, mem- 
buka dokumen, menyimpan dokumen, 
mencetak dokumen, dan lain sebagainya. 

@ Dalam artikel ini, kita akan banyak 
bermain dengan objek StarDesktop. 
Sebagian kecil contoh akan membahas 
bagaimana bekerja dengan dokumen teks. 

@ Cobalah merekam macro dan kemudian 
lihat source code-nya. Akan terlihat sangat 
kompleks. Jangan pedulikan untuk saat 
ini. Kita akan mencoba lihat macro dari 
sisi yang mudah. 


Kita telah membahas pembuatan dialog 
pada pembahasan macro StarOffice sebelum- 
nya. Kali inipun, kita akan menggunakan 
macro. Hanya, perlu diperhatikan bahwa kita 
tetap membutuhkan Module untuk menyim- 
pan berbagai subrutin kita. Dialog hanya 
berfungsi sebagai user interface, dan tetap 
akan memanggil berbagai subrutin yang 
disimpan di dalam Module tersebut. 


Membuat dokumen baru 

Untuk membuat dokumen baru, kita perlu 
meminta bantuan StarDesktop. Berikut ini 
adalah contoh kode dan penjelasannya: 
Sub CreateNew 

Dim doc as object 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


dim URL as string 

dim Dummy() 

URL — “private:factory/swriter” 
doc StarDesktop.loadComponent 
FromURL(URL, “ blank”, 9 , 
Dummy ()) 

end sub 


Subrutin tersebut, apabila dijalankan, 
akan membuka sebuah dokumen teks baru. 
Perhatikanlah isi dari variabel URL. Pada 
contoh ini, kita mengisikan nilainya dengan 
private:factory/swriter. 

Untuk membuka spreadsheet baru atau 
presentasi baru, gantilah swriter dengan 
scalc dan simpress. Adanya kata kunci pri- 
yate kurang lebih melambangkan bahwa apa 
yang kita panggil merupakan milik internal 
StarOffice. StarOffice sangat kompleks dan 
dapat mengizinkan komponen lain me- 
ngontrol dokumen yang dibuka untuk 
diakses dari komponen luar. 

Sementara, Dummy() adalah sebuah ar- 
ray kosong yang dilewatkan pada method 
loadComponentFromURL milik StarDesk- 
top. Method tersebut mewajibkan adanya 
properti file dalam bentuk array. Karena kita 
belum membutuhkannya saat ini, kita 
menggunakan array kosong. Ini sepenuhnya 
valid di StarOffice. 

Doc adalah variabel yang mengacu 
kepada objek dokumen baru yang dibuat. 


IS BASIC - Testing Macro:).Standard - StarOffice 7 


Elle Edit View Tools Window Help 


Perhatikanlah method loadComponent- 
FromURL tersebut. Parameter pertama 
adalah URL. Parameter kedua, yang saat ini 
bernilai blank, akan membuka dokumen 
pada window baru, parameter ketiga adalah 
search flag, kita tidak akan membutuh- 
kannya untuk saat ini. Parameter terakhir 
adalah properti pembukaan dokumen. Kita 
akan melihat contohnya nanti. 

Setelah mengetahui cara-cara dasarnya, 
kita akan membungkusnya dengan user in- 
terface yang baik. Kita akan membat dialog 
dengan beberapa tombol, yang masing- 
masingnya apabila diklik akan membuka 
dokumen baru. 

Pilihlah Tools/Macros|Macro. Klik tombol 
Organize dan pilihlah New Dialog pada li- 
brary Standard. Berikan nama Dialogl. 
Kliklah tombol Edit. Susunlah dialog seperti 
gambar contoh. 

Setelah itu, buatlah tiga subrutin tam- 
bahan berikut di dalam Modulel. 

Sub CreateNewText 

Dim doc as object 

dim URL as string 

dim Dummy() 

URL — “private:factory/swriter” 
doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURL(URL, “ blank”, 9 , 
Dummy ()) 

end sub 


Sensasi Bass|lonsja 


testing Macro).Standara x| & (J a| PDT 6x | KS | & Er bana) 


dim Dummy () 
L z “privaterfactory/suriter” 

doc - StarDesktop. loadComponentF romURL (URL, 
end sub 


'ub CreateNewSpreadSheet 

im doc as object 

im URL as string 

im Dummy () 

RL - “privaterfactory/soalo" 

doc - StarDesktop. loadComponentF romURL (URL, 
nd sub 


sub CreateNewPresentation 

im doc as object 

im URL as string 

dim Dumny () 

RL - “privateifactory/simpress” 

loc - StarDesktop.loadComponentF romURL (URL, 
nd sub 


ub OpenDoc 
im doc as object 
im URL as string 


"blank", 


" blank", 


"blank", 


@ , Dummy ()) 


StarOffice 


Imacro.standard.Modulet 


Fin3. cori 


Jivser | 


Layar edit Module. 


www.infolinux.web.id 


Sub CreateNewSpreadSheet 

Dim doc as object 

dim URL as string 

dim Dummy() 

URL - “private:factory/scalc” 
doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURL(URL, “ blank”, 9 , 
Dummy ()) 

end sub 


Sub CreateNewPresentation 

Dim doc as object 

dim URL as string 

dim Dummy() 

URL - “private:factory/ 
simpress” 

doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURL(URL, “ blank”, 9 , 
Dummy ()) 

end sub 


Setelah itu, assignlah event Mouse Button 
Released masing-masing tombol dengan 
subrutin yang bersesuaian. Kenapa event 
Mouse Button Released? Sebenarnya, kita 
bisa saja memproses event Mouse Button 
Pressed. Namun, dengan asumsi bahwa aksi 
klik adalah menekan dan kemudian mele- 
paskan tombol mouse, dengan kemung- 
kinan user membatalkan aksi klik setelah 
menekan tombol mouse, memproses event 
ketika tombol mouse dilepaskan akan terasa 
lebih bijak. 

Anda bisa saja membuat modul-modul 
tersebut menjadi lebih sederhana dengan 
melakukan passing parameter. Sediakan satu 
handler untuk ketiga button. Handler 
tersebut akan menerima parameter berupa 
nama button tersebut. Parameter tersebut 
kemudian akan menentukan komponen apa 
yang akan dibuka. Cara ini lebih sederhana, 
namun, penerapannya akan lebih susah. 

Buat subrutin SimulateNew di Modulel 
yang berisikan kode-kode berikut ini: 

Sub SimulateNew 

Dim Dlg As Object 
DialogLibraries.LoadLibrary 
(“Standard”) 

Dlg - CreateUnoDialog 
(DialogLibraries.Standard. 
Dialogl) 

Dlg.Execute() 

Dig.disposet) 

End Sub 


InfoLINUX 08/2004 63 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


StarOffice 


(Si BASIC - Testing Macro:).Standard - StarOffice 7 


Eile Edit View Tools Window Help 


Segelas |enala 


Iresting Macro31.standara FP SMM 0 og Kelas oral ta 


Text Document Spreadsheet Presentation 


(macro Standara.Dislogi FI 


ML 


ea Eki 


|" #5 tungsi 507. “Tesil. fan “.. 
Per Kue owowa $ NN 


Layar desain dialog. 


Untuk menjalankan Dialogl tersebut, 
jalankanlah subrutin SimulateNew. Bisa 
dengan shortcut ataupun penambahan 
menu item (baca edisi sebelumnya untuk 
melakukan hal tersebut). Harap diper- 
hatikan bahwa apa saja yang dijalankan dari 
dialog ini tidak akan bisa ditutup ketika dia- 
log belum ditutup. Method dispose pada dia- 
log akan menutup dialog sekaligus mengem- 
balikan memori yang telah dipakai. 

Sampai di sini, kita telah mengetahui 
bagaimana cara StarOffice membuat doku- 
men baru. Kita akan melanjutkan dengan 
menyimulasikan membuka dokumen ter- 
simpan. 


Membuka dokumen tersimpan 

Untuk membuka dokumen tersimpan, sama 
seperti membuat dokumen baru, kita juga 
tetap meminta bantuan StarDesktop. Berikut 
ini adalah contoh kode dan penjelasannya: 

Sub OpenDoc 

Dim doc as object 

Dim URL as string 

Dim Dummy() 

URL - “/tmp/a.sxw” 

URL - Convert ToURL(URL) 

doc StarDesktop.loadComponent 

FrRomURECURIPS SS billanks” MO 

Dummy ()) 

end sub 


64  InfoLINUX 08/2004 


Perbedaan dengan membuat dokumen 
baru hanyalah terletak pada URL-nya. 
Apabila pada pembuatan dokumen baru kita 
menyebutkan komponen StarOffice, maka 
kali ini kita menyebutkan nama file-nya 
secara langsung. 

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah 
perihal nama file. StarOffice adalah paket of- 
fice multiplatform. Dengan demikian, nama 
file adalah hal yang penting. Linux tidak 
mengenal istilah drive C:. Demikian juga 
pemisah direktori di Windows berbeda 
dengan pemisah direktori di Linux. Oleh 
karena itu, setiap nama file akan dikonversi 
ke bentuk URL yang standar. Untuk pengu- 
bahan ini, kita mengenal dua fungsi: 
ConvertToURL dan ConvertFromURL 
dengan fungsi sesuai dengan namanya. 

Berikut ini kita akan membuat user in- 
terface yang lebih baik. Kali ini kita tidak 
akan membuat dialog sendiri, melainkan 
akan menggunakan cara yang lebih mudah: 
menggunakan inputbox. Buatlah subrutin 
ini di dalam Modulel. 

Sub SimulateOpen 

Dim doc as object 

Dim URL as string 

Dim Dummy() 

URL - inputbox( “Nama 
dokumen” ,”Masukkan nama 
dokumen” ,”/tmp/a.sxw”) 


www.infolinux.web.id 


Convert ToOURL (URL) 
StarDesktop.loadComponent 
sbilanks OP 


URL 
doc 
FromURL(URL, 
Dummy ()) 
end sub 


Panggilah SimulateOpen untuk mem- 
buka dokumen baru. Untuk saat ini, peng- 
guna perlu mengetikkan path lengkap ke 
dokumen. Ekstensi dokumen bebas dan 
StarOffice akan menentukan dengan kom- 
ponen apa dokumen tersebut dibuka. 

Inputbox adalah fungsi yang berguna 
untuk menampilkan layar input kepada user. 
Bagi Anda yang pernah menggunakan 
Delphi/Kylix, fungsi ini serupa baik nama 
dan fungsinya. 

Sebagai tambahan dari membuka doku- 
men dan memahami cara membuka doku- 
men dengan pengubahan properti, kita akan 
membuka dokumen secara read only. Ketik- 
kan subrutin berikut ini di modulel: 

Sub OpenDoc2 

Dim doc as object 

Dim URL as string 

Dim FileProperties(9) as New 
com.sun.star.beans. 
PropertyValue 

URL - “/tmp/a.sxw” 

URL 5 Convert ToURL(URL) 
FileProperties(9).Name - 
“ReadOn1y” 
FileProperties(9).Value - True 
doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURL(URL, “ blank”, 9, 
FileProperties()) 

end sub 


Selama ini, parameter terakhir load- 
ComponentFromURL selalu kita isi dengan 
array kosong Dummy. Kali ini, kita akan 
mengubah satu properti yaitu properti 
ReadOnly. Sebelum itu, kita mendeklarasi- 
kan FileProperties(0) sebagai instans dari 
com.sun.star.beans.PropertyValue. 

Perhatikanlah kedua baris berikut: 

FileProperties(9).Name - 
“ReadOn1y” 
FileProperties(9).Value - True 


Pada bahasa lain, akan lebih mudah di- 
pahami apabila dituliskan sebagai berikut: 
FileProperties(9).ReadOnly — 
True 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Akan tetapi, kita perlu memahami aturan 
StarOffice yang menuliskan pengubahan 
properti dengan dua baris tersebut. 


Menyimpan dokumen 

Sama seperti membuat dokumen baru 
ataupun membuka dokumen, menyimpan 
dokumen juga dilakukan dengan bantuan 
StarDesktop. Berikut ini adalah contoh 
penyimpanan dokumen. Ketikkan kode ini 
di dalam bagian subrutin Anda: 

Dim URL As String 

Dim Dummy() 

URL-”/tmp/a.sxw” 

URL - ConvertToURL(URL) 
Doc.storeAsURL(URL, Dummy()) 


Mencetak dokumen 

Mencetak dokumen dengan bantuan macro 
adalah hal yang mudah, menarik, dan bagi 
sysadmin, adalah hal yang perlu diper- 
hatikan. Kita akan membahas soal sys- 
admin terlebih dahulu. Asumsikan ada 
salah satu rekan kerja Anda yang nakal. 
Beliau kemudian membuat virus macro 
StarOffice yang sangat sederhana: men- 
cetak puluhan kali ke berbagai printer di 
dalam jaringan. Bisa Anda bayangkan kalau 
tiba-tiba banyak printer yang sibuk men- 
cetak berkali-kali? 

Salah satu cara untuk mengontrol adalah 
dengan menerapkan policy secure path list 
yang tidak bisa diubah-ubah oleh user dengan 
mudah. Gunakan StarOffice Configuration 
Manager untuk melakukan pengubahan 
secara mudah. Harap diperhatikan bahwa 
SCM tidak dimiliki oleh OpenOffice.org. 

Kembali ke pencetakan. Pencetakan da- 
lam bentuk sederhana dapa dilihat pada 
contoh berikut. Ketikkan bagian kode ini di 
dalam bagian subrutin Anda: 

Dim Dummy() 
Doc.print(Dummy ()) 


Untuk pencetakan yang lebih kompleks, 
perhatikanlah contoh berikut ini. Contoh 
berikut akan mencetak halaman tertentu saja: 

Dim Doc As Object 

Dim PrintProperties(9) As New 
com.sun.star.beans.PropertyValue 
PrintProperties(9).Name-” Pages” 
PrintProperties(9).Value-—”1-3, 
Ma 
Doc.print(PrintProperties()) 


Contoh berikut akan mencetak lebih 
kompleks lagi. Lengkap dengan pemilihan 
printer. 

Dim Doc As Object 

Dim PrinterProperties(1) As New 
com.sun.star.beans.PropertyValue 
Dim PaperSize As New 
com.sun.star.awt.Size 
PaperSize.Width - 2009909' 29 cm 
PaperSize.Height - 20009" 29 cm 
PrinterProperties 

(0) .Name-” Name” 
PrinterProperties (9).Value-”HP 
Laserjet” 

PrinterProperties 
(1).Name-”PaperSize” 
PrinterProperties 
(1).Value-PaperSize 

Doc.Printer - 
PrinterProperties() 
Doc.print(PrintProperties()) 


Kita tidak membuat user interface de- 
ngan dialog kali ini. 


Mengubah properties dokumen 
Bukalah File|Properties. Maka Anda akan 
dapat mengubah properti dokumen dengan 
mudah. Dengan mengabaikan dialog tersebut, 
kita akan melihat bagaimana mengubah 
properti dokumen dengan bantuan macro. 


f4 Testing Macro:) - StarOffice 7 | 


Eile Edit View Insert Format Tools Window Help 


StarOffice 


Berikut ini adalah contoh subrutinnya: 
Sub ChangeDocProperty 
doc - StarDesktop. 
CurrentComponent 
doc.DocumentInfo.Title - 
Trasuling MAGPOS) 
End Sub 


Satu hal yang menarik dari kode tersebut 
adalah kode StarDesktop.CurrentCom- 
ponent. Kita akan menggunakan cara seperti 
ini untuk mendapatkan dokumen yang 
sedang aktif dalam window. Berbeda dengan 
macro pada Microsoft Office yang mem- 
bedakan dokumen dan spreadsheet aktif, 
StarOffice menerapkan cara yang sama 
untuk mengambil dokumen aktif. Sangat 
luar biasa! 


Melihat statistik dokumen 
Bagi penulis, salah satu fasilitas yang paling 
sering diakses adalah melihat statistik 
dokumen. Penulis harus mengetahui berapa 
karakter yang ditulis, apakah sudah men- 
cukupi persyaratan satu artikel. Untuk 
mendapatkan fungsi tersebut, kita dapat 
mengakses menu File|Properties|Statistics. 
Berikut ini kita akan menampilkan infor- 
masi tersebut dengan lebih cepat dengan 
fungsi statistik buatan sendiri. Ketikkan 
subrutin berikut ini di dalam Module1l. 


/home/nop/temp/writing/now/fungsi s07/macro. 2s) Fe Ie 8 Sl X G3 &| s3 s| D3 &| a 


BiUu 


Default TI INimbus Roman Nx| J12 
2 4 - 


Bs sej areeasa 


Paragraph Count: 1 


Aa — F nona 
| 

& 

2 

& 

" 

I 

Ha 2 Statistic PES 
ra Li na 
- 

4 

2 

3 


Page peta too isat stoi |hre 


| Pia Ea 


Ijo 


» 


awoga $ Org): 


Statistik dokumen buatan sendiri. 


www.infolinux.web.id 


InfoLINUX 08/2004 65 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


StarOffice 


PA HN 


Ela “Edit” View “Insert “Format Tools” WI fi) Methods Of object "SWXTextDocument": 


Jmomernopvtemp/urting/nom/tungsi. 507/mz SbxEMPTY gueryInterface ( SbXOBJECT ) : SbxOBJECT getViewData ( void)  SbxYOID 
PNonenep amp An ting omong 207i setViewData ( SbxOBJECT) : SbxEMPTY getTransferData ( SbxOBJECT) : 
Default x| INimbus Roman Ng 


Sub MyStat 

Dim StatString as String 

doc - StarDesktop. 
CurrentComponent 

StatString - StatString - 
“CharactersCount St 
doc.CharacterCount # chr(13) 


SbxARRAY getIransferDataFlavors ( void) : SbxB00L IsDataFlavaorSupported 
( SbxOBJECT) : SbXYOID addPrintjobListener € SbxOBJECT) : SbXY/OID 
removeprintjobListener ( SbXOBJECT) : 

SbxOBJECT getEvents (void ) : SbxYOID addCloseListener ( SbxOBJECT ) : SbxVOID 
removeCloseListener ( SbxOBJECT) : SbxARRAY getTypes ( vold ): 

SbXARRAY aetimplementationid ( void ) : SbxOBJECT getParent ( vold ) : SbxY/OID 
setParent ( SbxOBIECT ) : SbxOBIECT getDocumentinfo € old ) : 

SbxYOID disposing ( SbxOEJECT) : SbxYOID dispose ( void ) : Sbx/OID 
adgEventListener ( SbxOBJECT ) : SbxVOID remaveEventListener ( SbxOBJECT) : 


SbxBOOL attachResource ( SbXSTRING, SbXARRAY ) : SbxSTRING getURL ( void ): 
SbXARRAY getArgs ( void ) : SbxVOID connectController ( SbxOBJECT ) : 

SbxVOID disconnectController ( SbxOBJECT ) : SbxVOID lockControllers ( void ) : 
SbxVOID unlockControllers ( void ) : SbxB00L hasControllersLocked ( void ) : 


Halo. SbxOBJECT getCurrentController ( void ) : SbxVOID setCurrentController 


StatString - StatString # “Word 
Count: “ 4 doc.WordCount # 
Che) 
StatString - 
“Paragraph Count: 
doc.ParagraphCount # chr(13) 
msgbox StatString,64, 

2S Lois esa 

end sub 


StatString t 
“« 4 


Berikan shortcut agar mudah dijalankan. 
Secara mendasar, apa yang perlu kita 
dapatkan adalah properti CharacterCount, 
WordCount, dan ParagraphCount milik 
dokumen aktif. Selanjutnya, kita meng- 
gabungkan semua informasi dalam satu 
string, yang kemudian dicetak dengan fungsi 
msgbox. 

Parameter 64 menunjukkan dialog be- 
rupa information. Fungsi ini lebih cepat 
diakses daripada harus membuka Filel| 
Properties|Statistics. 


Mengatasi kelemahan Editor Macro 
StarOffice 

Bagi Anda yang pernah bekerja dengan 
StarOffice dan Microsoft Office, coba 
bandingkan kemampuan IDE kedua paket 
office tersebut. Harus diakui bahwa editor 
miliki Microsoft Office jauh lebih enak 
digunakan. 

Begitu kita mengetikkan suatu objek 
diikuti tanda titik, maka properti dan 
method yang bisa dipanggil akan ditam- 
pilkan. Kita tidak perlu mengetikkan secara 
manual. Bagi kita yang mudah lupa, hal ini 
akan terasa sangat membantu. 

Sebaliknya, editor untuk StarOffice akan 
terasa sangat sederhana. Namun, tentu saja 
kelemahan kecil tersebut tidak sebanding 
dengan kemampuan paket Office itu sendiri. 
StarOffice memiliki desain lebih baik, jauh 
lebih stabil, jauh lebih bisa diandalkan, dan 
bagi penulis pribadi, jauh lebih meng- 
hasilkan. 

Pada awalnya, penulis memiliki cukup 
banyak kesulitan dengan editor yang susah 


66  InfoLINUX 08/2004 


addModifyListener ( SbxOBJECT) : 


ara Ss ce -alusceriu 


(void): 


Paya Tp 


“esa re 


ka 


Ta) 


(SbxOBJECT ) : SbxOBJECT getCurrentSelection ( void ) : SbxvOID 


SbxVOID removeModifyListener (SbxOBJECT) : SbxBOOL isModified ( void ) 4 
SbxVOID setModified (SbxBOOL ) : SbxARRAY getPrinter (void ) 4 

SbxVOID setPrinter ( SbXxARRAY ) : SbxVOID print ( SbxARRAY ) : SbxBOOL 
hasLocation ( vold ) : SbxSTRING getLocation (void) : 

SbxBOOL IsReadonly ( void ) : SbxVOID store (void ) : SbxYOID storeAsURL 

( SbXSTRING, SbxARRAY ) : SbxVOID storeTOURL ( SbxSTRING, SbXARRAY ) : 

SbxVOID InitNew (void ) : SbxVOID load ( SbxARRAY ) : SbxYOID close 

( SbxB00L ) : SbxOBJECT getLibrary Container (void) : 

SbxVOID createLibrary ( SbxSTRING, SbxSTRING, SbxSTRING, SbXSTRING ) : SbxYOID 
addModule ( SbxSTRING, SbXSTRING, SbxSTRING, SbxSTRING ) : SbxYOID addDialog 
( SbxSTRING, SbxSTRING, SbXARRAY ) : SbxYOID addEventListener ( SbxOBJECT ) : 
SbxVOID removeEventListener ( SbxOBJECT ) : SbxOBJECT getText ( void ) : SbxYOID 
reformat (void) : SbxOBJECT getLineNumberingProperties ( yoid ) : 

SbxOBJECT getChapterNumberingRules ( void ) : SbxOBJECT getFootnotes (void ) : 
SbxOBJECT getFootnoteSettings ( void ) : SbxOBJECT getEndnotes ( void ) : 
SbxXOBIECT getEndnoteSettings ( void ): SbxOBJECT createsearchDescriptor 

(woid ) : SbxOBJECT findAII ( SbXOBJECT) » SbxOBJECT findFirst ( SbxOBJECT) : 
SbxOBJECT findNext ( SbxOBJECT, SbxOBJECT) : SbxOBJECT createReplaceDescriptor 
(void) : SbxLONG replaceAll ( SbxOBJECT) : SbxARRAY getPagePrintsettings 


SbxYOID setPagePrintSettings ( SbxARRAY ) : SbxVOID printPages ( SbxARRAY ) : 
SbxOBJECT getReferenceMarks (void ) : SbxOBJECT getTextTables (void ) : 
SbxOBJECT getTextFrames (void) : SbxOBJECT getBookmarks (void ) : SbxOBJECT 
getTextSections ( void ) : SbxOBJECT getGraphicObjects ( void ) : 

SbxOBJECT getEmbeddedObjects ( void ) : SbxOBJECT getTextFields ( void ) : 
SbxOBJECT getTextFieldMasters ( void ) : SbxOBJECT getStyleFamilies ( void ) : 
SbxSTRING getimplementationName ( void ) : SbxBOOL supportsService 


fungsi 07. |“ BASIC - Test “gowa S8 Tap » 


"5 Testing Mac | 


Mendapatkan method suatu objek. 


diajak kerja sama tersebut. Namun, penulis 
kemudian mendapatkan cara yang sedikit 
membantu. Yaitu, mencetak keluar properti 
dan methodnya secara manual dalam 
sebuah messagebox. 
Perhatikan contoh berikut: 

doc - StarDesktop. 
CurrentComponent 

msgbox doc.dbg properties,64, 
”Properties” 


dan 
doc - StarDesktop. 
CurrentComponent 


msgbox doc.dbg methods,64, 
”Methods” 


Dengan mencetak properti dbg pro- 
perties dan dbg method ke dalam message- 
box, kita dapat melihat properti dan method 
apa saja yang dimiliki oleh suatu objek. 
Tidak interaktif dan menarik memang, tapi 
tetap informatif. 

Harapannya, dengan demikian kita tidak 
lagi mengalami masalah dengan mengamati 
properti dan method suatu objek. Hanya, 
karena kita mengambil objek aktif, maka 
hati-hatilah dalam menjalankan macro 
tersebut. Pastikan Anda menjalankan macro 
ini di objek yang bersangkutan. Sebagai 
contoh, untuk mengetahui properti apa saja 
yang dimiliki oleh komponen Writer, jalan- 


www.infolinux.web.id 


kanlah di Writer dan bukannya tanpa 
sengaja di layar edit macro. 

Untuk mudahnya, macro tersebut di- 
simpan ikut StarOffice dan diberikan short- 
cut umum yang dapat dijalankan dari 
seluruh komponen StarOffice. 

Satu kelemahan cara ini adalah ketika 
suatu objek menjadi begitu kaya raya akan 
properti dan method. Dengan demikian, 
satu layar messagebox tidak akan mampu 
menampilkannya secara tuntas. Gabung- 
kan dengan kemampuan menulis pada 
Writer untuk mendapatkan properti dan 
methodnya ditampilkan dalam dokumen 
Writer. 

Salah satu kelebihan StarOffice yang 
tidak dimiliki oleh OpenOffice.org adalah 
dokumentasi yang sangat baik. Apabila 
dengan mengintip properti dan method 
suatu objek masih tidak membantu, cobalah 
mengintip dokumentasinya. 

Sampai di sini perkenalan kita dengan 
simulasi fungsi dasar StarOffice dengan 
macro. Selamat mencoba, dan sampai ketemu 
lagi dengan berbagai tip macro StarOffice. 
Kita buktikan bahwa menggunakan Linux 
bisa jauh lebih produktif dibandingkan 
dengan menggunakan Windows. Bebas virus 
dan lebih stabil. Pokoknya luar biasa, apalagi 
dengan kehadiran kernel 2.6.4 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Membaca Proses 
engan Shell Script 


Linux menyediakan banyak informasi proses. Dengan s 
dan menampilkannya dengan mudah. 


inux adalah sistem operasi yang benar- 
| benar ramah dan user friendly. Bagai- 
ana tidak? Keadaan sistem dengan 
transparan dipetakan di dalam pesudo file 
system /proc. Kondisi memory, memory yang 
digunakan oleh proses, status sistem, dan 
berbagai informasi lainnya dipetakan dalam 
berbagai file di dalam direktori /proc. 

Bagi yang menyenangi shell script, Anda 
bisa mendapatkan banyak keuntungan 
dengan membaca /proc tersebut. Sebagai 
contoh, dengan mudah, kita bisa menge- 
tahui sudah berapa lama sistem berjalan. 
Cukup dengan membaca /proc/utime, 
informasi lama sistem berjalan bisa di- 
dapatkan dengan mudah. Atau, dengan 
membaca /proc/cpuinfo, kita dapat me- 
ngetahui dengan lengkap informasi proces- 
sor yang digunakan. Semua itu dapat 
dilakukan tanpa harus menggunakan pem- 
rograman low level seperti assembly atau 
bahasa C. Bayangkan ketika Anda harus 
membaca informasi processor di Windows. 

Di artikel ini, kita akan memfokuskan 
diri untuk membaca status proses. Proses 
adalah hal yang supermenarik di Linux. 
Kehebatan Linux dalam menangani proses 
dan alokasi sumber daya menjadikannya 
sangat stabil. Di linux, semua proses me- 
miliki sebuah id unik, yang lazimnya disebut 
sebagai PID (Process ID). Kita cukup 
mengetahui ID sebuah proses untuk me- 
lakukan berbagai hal pada suatu proses. 

Di Linux, kita mengenai sebuah proses 
nenek moyang, yaitu proses init. Proses ini 
memiliki PID 1. Semua proses adalah anak, 
cucu, cicit atau turunan lebih lanjut dari 
proses init ini. 

Berikanlah perintah “ps ax' untuk melihat 
proses-proses di sistem. Anda akan melihat 
sejumlah PID di layar. Sekarang, tampilkanlah 
isi /proc, Anda akan mendapatkan banyak 


direktori berupa angka-angka. Direktori 
tersebut mencerminkan ID proses. Apabila 
masuk ke sebuah direktori ID proses tersebut, 
Anda akan melihat banyak file. File-file 
tersebut memetakan informasi detail setiap 
proses. Dengan demikian, sebenarnya, dengan 
sebuah shell script pun, dengan mudah kita 
bisa membuat program ps sendiri. Setuju? 


Berbagai tool siap pakai 

Shell script bukanlah bahasa pemrograman 
lengkap seperti C. Oleh karena itu, shell script 
tidak menyediakan berbagai pustaka siap 
pakai untuk mengakses sistem. Shell script 
berfungsi sebagai “file batch” yang akan 
memroses perintah-perintah yang kita beri- 
kan di dalamnya. Shell script menyediakan 
berbagai fungsi dasar pemrograman seperti 
perulangan, seleksi, array, dan lain sebagainya. 

Untuk menggantikan fungsi-fungsi 
seperti fungsi pembacaan file, kita meng- 
gunakan program yang telah disediakan. 
Sebagai contoh, kita menggunakan program 
cat untuk membaca isi sebuah file. Atau, kita 
menggunakan program grep untuk peng- 
gunaan regular expression. 

Dengan demikian, kita sangat ber- 
gantung kepada ketersediaan program eks- 
ternal untuk menghasilkan shell script yang 
memadai. Untungnya, program-program 
standar seperti cat, grep, dan lain sebagainya 
selalu tersedia di hampir setiap distro Linux. 

Untuk memperlancar pembuatan shell 
script, kita perlu sering berlatih agar lebih 
menguasai penggunaan berbagai program. 
Dengan penguasaan program seperti grep 
atau tr misalnya, dengan mudah kita bisa 
menggunakan regular expression di shell 
script. 

Di artikel ini, kita akan banyak meng- 
gunakan program cat, tr, cut, grep, sort, unig, 
dan berbagai tool lain. 


www.infolinux.web.id 


Shell Script 


Pe aa 


ketika kita menggunakan shell script. Seperti 


pepatah, “banyak jalan menuju roma”. 
Contoh yang Anda lihat mungkin berten- 
tangan dengan gaya Anda. Anda berhak 
untuk memiliki gaya sendiri. Hanya, seba- 
iknya gunakanlah gaya yang efisien dan 
pastikan script Anda mudah terbaca untuk 
memudahkan debugging dan penyem- 
purnaan oleh pihak lain. Tidak ada gunanya 
membuat shell script yang pendek, namun 
hanya dimengerti oleh Anda. 


Membaca status proses 
Ada sebuah file yang menarik di direktori ID 
proses di dalam /proc. File tersebut adalah file 
status. File tersebut memetakan informasi real 
time setiap proses seperti nama, status proses, 
memory yang digunakan, pemilik proses, 
mask signal, dan lain sebagainya. Kita akan 
banyak memanfaatkan file ini nantinya. 
Cobalah untuk memberikan perintah 
berikut ini untuk mendapatkan informasi 
dari proses init: 
cat /proc/1/status 


Berikut ini adalah contoh keluaran di 
sistem yang penulis gunakan untuk menulis 
artikel ini: 

Name: init 

State: S (sleeping) 

Ira Al 
iikd! 
PPid: 9 
TracerPid: 9 
Uid: gg9g 
Gid: pagg 
FDSize:32 
Groups: 
VmSize: 
VmLck: 


620 kB 
9 kB 


InfoLINUX 08/2004 67 


Shell Script 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


VmRSS: 72 kB 
VmData: 136 kB 
VmStk: 8 kB 
VmExe: 464 kB 
VmLib: 8 kB 
SigPnd:090998900008880000 
SigB1k:090990900008808000 
Siglgn:ffffffffd770d8fc 
SigCgt:00099900288b2603 
CapInh : 0909999999999999 
CapPrm: 00000000ffffffff 
CapEff :0goooddOfffffeff 


Dengan program grep, kita dapat me- 
nyaring informasi dengan mudah. Sebagai 
contoh, kita akan mendapatkan nama proses 
dari proses dengan ID 1 ini. 

cat /proc/1/status | grep Name: 
Yang tampil adalah: 
Name: init 


Apabila ingin mendapatkan string init 
saja, kita perlu membuang tulisan Name:. 
Cara yang penulis gunakan adalah dengan 
memanfaatkan program cut untuk memecah 
string dengan pemecah berupa tanda titik 
dua. Berikut ini adalah contohnya: 

cat /proc/1/status | grep Name: 
Ic 0s 5ir2 


Perintah tersebut akan menampilkan: 
init 


Apabila ingin membuang spasi di depan 
init, Anda bisa menggunakan bantuan pro- 
gram tr untuk membuang segala spasi kosong: 


cat /proc/1/status | grep Name: 
eue sos 52 IN tep 5 
Jinsspacesik 


Perintah tersebut akan menghasilkan 
tulisan init. 

Dengan demikian, kita bisa melihat 
betapa mudahnya mengambil informasi dari 
file status ini menggunakan shell script dan 
berbagai tool. 

Berikutnya, kita akan melihat berbagai 
contoh lebih lanjut. 


Contoh 1: prunstatus 

Kita akan melihat bagaimana menghitung 
jumlah proses yang sedang berjalan, sedang 
tidur ataupun sedang dihentikan. Hal ini 


68 InfoLINUX 08/2004 


umumnya kita temukan ketika kita men- 
jalankan program top. Linux adalah pro- 
gram multitasking sehingga dalam satu 
waktu, kita bisa menemukan banyak proses. 
Beberapa di antaranya sedang berjalan, 
sedang tidur, ataupun sedang dihentikan. 

Kita menyebut kondisi sedang berjalan, 
sedang tidur, ataupun sedang dihentikan 
tersebut sebagai status proses. Dalam time- 
slice (potongan waktu tertentu, umumnya 
dalam hitungan nanosecond atau mili- 
second) tertentu, sebuah proses dapat 
berubah status. Sistem membagi waktu 
dalam berbagai timeslice. Oleh karena itu, 
dalam satu waktu tertentu, kita dapat 
melihat beberapa proses berjalan sekaligus. 

Perhatikanlah State pada file status di / 
proc/xID». Kita akan membaca semua file 
status di /proc/XID25, kemudian meng- 
hitung berapa saja yang sedang dalam sta- 
tus running, sleeping, atau stopped. 

Berikut adalah kode dan penjelasannya: 

#!/bin/sh 


#(c) Noprianto, June 20994. 


TEMP-temp 
for i in “Is /proc | grep -e 
SEO S 
do 

cat /proc/$i/status 22/dev/ 
null | grep State: »» $TEMP 
done 
echo “cat $TEMP | wc -1" total 
echo “cat $TEMP | grep sleeping 
| wc -1 sleeping 
echo “cat $TEMP | grep stopped 
| wc -1“ stopped 
echo “cat $TEMP | grep running 
Lowc -1 running 
rm -f $TEMP 


Pertama-tama, kita mendapatkan direk- 
tori angka-angka di /proc. Penulis meng- 
gunakan bantuan program grep untuk 
mendapatkannya. Penulis menggunakan 
regular expression dengan pola (0-9) untuk 
menyaring direktori berupa angka dari 
keluaran program ls. 

Setelah itu, dalam perulangan, kita akan 
membaca setiap file status dan menyaring 


www.infolinux.web.id 


State: untuk kemudian ditambahkan ke 
dalam file temp. Setiap perulangan akan 
menghasilkan satu baris entri di dalam file 
temp. 

Pada akhirnya, kita akan menghitung 
jumlah baris dengan bantuan program wc. 
untuk mendapatkan total, kita hanya akan 
membaca jumlah baris tanpa melakukan 
penyaringan apapun. Untuk mendapatkan 
jumlah proses yang sleeping, kita akan 
menyaring kata sleeping. kemudian meng- 
hitung jumlah baris yang dihasilkan. Begitu- 
pun dengan stopped dan running. 

Berikut adalah keluaran script ini di 
komputer yang penulis gunakan: 

222 Gowa! 
221 sleeping 
D stopped 
1 running 


Contoh 2: pproglib 

Setiap proses akan memanfaatkan berbagai 
file, program, atau pustaka sistem. Dengan 
mudah kita bisa mendapatkan informasi 
tersebut. Bedanya, kita tidak lagi membca 
file status untuk mendapatkan informasi 
tersebut. file status hanya kita perlukan 
untuk mendapatkan nama proses. 

Sebagai gantinya, kita akan membaca file 
maps. Kita tidak akan mengambil semua 
informasi di dalam file ini. Yang kita ambil 
adalah nama file, pustaka, atau program, 
yang ciri khasnya adalah diawali dengan 
karakter /. 

Berikut adalah kode dan penjelasannya: 

#!/bin/sh 


IL $# -ne 1 J && echo 
$9” NxpidW && exit 1 


“basename 


cat /proc/$l1l/status | grep 
Name: 
cat /proc/$l/maps | grep / 


Program ini harus menerima satu pa- 
rameter. Apabila jumlah parameter tidak 
sama dengan satu, kita akan menampilkan 
cara penggunaan kemudian keluar dengan 
exit code 1. program basename kita gunakan 
untuk memperindah tampilan. Apabila 
pengguna tidak memberikan parameter, 
maka program akan menampilkan tulisan 
berikut ini: 

pproglib spid- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Perhatikan bahwa untuk menampilkan 
karakter «, kita menggunakan cara «. 

Setelah itu, kita akan mendapatkan nama 
proses dengan menyaring Name: dari file / 
proc/$1/status. Kemudian, kita menyaring 
berbagai file yang terdaftar di /proc/$1/maps. 
tanda $1 menunjukkan parameter pertama 
yang dilewatkan pada program. 

Berikut ini adalah contoh keluaran dari 
program dengan parameter 1321 pada 
komputer yang penulis gunakan: 

Name: resmgrd 

08048000 -0804F000 r-xp UBUDABOG 
03:91 51281 /sbin/resmgrd 
08Y4fOOO-08050000 rw-p UBUO7BO9 
03:91 51281 /sbin/resmgrd 
40080088-40018000 r-xp BBOOBODO 
03:01 6654 /11b/1d- 
Doa 30 

49018900-40019000 rw-p 80017000 
03:01 6654 /Nib/1d- 
Lado 

40029000-4002c000 r-xp BBOOBODO 
03:91 51278 /Nib/ 
libresmgr.so.8.1 
4002c000-4002JO0O rw-p BORO2000 
03:91 51278 /Nib/ 
libresmgr.so.8.1 
409020000-40159000 r-xp BOUROROOI 
03:01 6651 /11ib/1686/ 
libc.so.6 

40159909-40156000 rw-p 0012-0090 
03:01 6651 /11b/1686/ 
libc.s0.6 

40160000-40167000 r-xp BOROROOG 
03:01 6667 /Nib/ 

libnss compat.so.2 
401670900-40168000 rw-p BORVEOOO 
03:01 6667 /Nib/ 

libnss compat.so.2 
40168900-4017a000 r-xp BOUROROOI 
03:01 6666 /Nib/ 
libnsl.so.1 

4017a000-4017b000 rw-p 00011999 


http://www.distrolinux.net 


03:01 6666 /N1b/ 
libnsl.so.1 

49174999-401850099 r-xp ODOBEBAN 
93:01 6671 /Nib/ 

libnss nis.so.2 
49185090-40186000 rw-p GOGO7090 
93:01 6671 /N1b/ 

libnss nis.so.2 
491860090-4018F999 r-xp ODOBABAN 
03:01 6669 /Nib/ 

libnss files.so.2 
4918f090-40199000 rw-p 90008090 


03:01 6669 
libnss files.so.2 


/11b/ 


Apabila ternyata Anda merasa bahwa 
keluaran program terlalu kompleks, Anda 
dapat menyaring hanya nama file-nya saja 
dengan memisahkan setiap baris dengan 
program cut atau awk dengan pemisah 
berupa spasi. Anda juga dapat menggantikan 
spasi dengan karakter # misalnya. Harap 
perhatikan bahwa Anda tidak dapat meng- 
gunakan karakter : sebagai pemisah karena 
telah digunakan pada informasi waktu 
proses. 


Shell Script 


Salah satu kekurangan dari program ini 
adalah tidak ada validasi ketika membaca 
direktori ID proses. Apabila user memasuk- 
kan ID yang tidak valid, maka pesan kesalahan 
default akan ditampilkan. Untuk mengujinya, 
Anda bisa menggunakan program test dengan 
parameter -d yang akan menguji apakah 
sebuah file ada dan merupakan direktori. 


Contoh 3: pname 

Apakah Anda sering menjumpai kasus di 
mana Anda ingin mengetahui PID dari 
semua proses java di komputer Anda? 
Misalnya ketika Anda ingin melewatkan 
semua PID tersebut dengan signal SIGKILL 
pada program kill? Apabila sering menga- 
laminya, Anda mungkin tertarik pada 
contoh program yang satu ini. 

Contoh yang satu ini lebih mengacu pada 
latihan pemrograman. Untuk tugas bunuh- 
membunuh, Anda bisa melihat manual pro- 
gram kill ataupun pkill. 

#!/bin/sh 


#(c) Noprianto, June 2094. 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InfoLINUX 08/2004 69 


Shell Script 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


L $# -ne 1 | && echo “basename 
$9” NxnameV? 44 exit 1 


export PIDS-”” 


for i in “Is /proc | grep -e 
SEWEDI P3 
do 
TEMP-'cat /proc/$i/status 22/ 
dev/null | grep $1 | tr -s 
Tirespasasil Se (kete So ira 
test ! -z $TEMP && test $TEMP 
5 $1 && PIDS-”$PIDS $i” 
done 
echo $PIDS 


Program ini juga menerima sebuah pa- 
rameter. Karena tujuan dari program ini 
adalah mendapatkan semua PID dari nama 
proses, maka program ini menerima para- 
meter berupa nama. Apabila pengguna tidak 
melewatkan parameter, maka pesan ke- 
salahan berikut akan ditampilkan: 

pname «name» 


Sama seperti contoh sebelumnya, kita 
menggunakan basename untuk mem- 
perindah tampilan. Exit code 1 akan di- 
kembalikan apabila terjadi kesalahan. 

Kita memiliki sebuah variabel PIDS yang 
nilainya kosong ketika program dijalankan. 
Setelah itu, kita melakukan perulangan pada 
direktori-direktori angka di dalam /proc dan 
mendapatkan PID proses. 

Untuk mendapatkan PID proses, kita akan 
menyaring parameter pertama dalam file sta- 
tus di semua direktori angka. Harap diper- 
hatikan bahwa kita mungkin akan mendapat- 
kan nilai kosong karena tidak semua file sta- 
tus akan berisikan string yang ingin kita cari. 

Apabila pencarian berhasil, variabel 
TEMP akan berikan string berupa nama 
proses. Kita telah membuang spasi yang 
tidak diperlukan dengan program tr. 

Sebagai contoh, kita menyaring kata java. 
Tentu saja, tidak semua file status akan 
berisikan kata java. Maka, kita perlu meme- 
riksa variabel TEMP yang kita gunakan 
sebagai penampung tersebut. 

Apabila TEMP kosong, maka kita asum- 
sikan bahwa direktori tersebut bukan 
direktori yang kita inginkan. Oleh karena 
itu, perulangan dilanjutkan. Tapi, apabila 
TEMP berisikan nilai yang kita inginkan, 


70  InfoLINUX 08/2004 


maka kita akan menambahkan direktori 
tersebut dalam daftar PIDS. 

Pada akhirnya, kita hanya perlu menam- 
pilkan variabel PIDS yang telah berisikan 
daftar PID untuk nama program yang kita 
lewatkan. 

Berikut ini adalah contoh keluaran script 
pada komputer yang penulis gunakan 
apabila diberikan parameter java: 

21979 21989 21981 21982 21983 
21984 21985 21986 21987 21989 
2199 0M21991M 219920 2199AM211995 
22005 22014 24753 24754 24755 
24756 24757 24758 24759 24760 
24761 24762 24763 24764 24765 
24766 24767 24769 24789 24790 
24791 24797 26535 26550 26563 


Kenapa program ini menampilkan hasil 
yang sederhana? Tujuannya adalah supaya 
program ini dapat digunakan bersama pro- 
gram kill. Sebagai contoh: 

kill “./pname vi" 


Kelemahan utama dari program ini adalah 
lambat. Hal tersebut disebabkan karena kita 
mencari PID proses secara brute force. 


Contoh 4: puser 

Linux adalah sistem operasi yang didesain 
dengan memperhatikan konsep keamanan. 
Oleh karena itulah, penerapan sisi ke- 
amanan dapat ditemukan di hampir semua 
tempat di Linux. Termasuk proses. Contoh 
berikut ini akan menampilkan user yang 
memiliki proses tersebut. 

File yang kita gunakan adalah file status. 
Perhatikanlah Uid: di dalam file ini. Kita akan 
mengambil daftar Uid dan melihat ke dalam 
/etc/passwd untuk mendapatkan nama user. 

Berikut ini adalah kode dan penjelasan: 

#!/bin/sh 


#(c) Noprianto, June 20994. 


L $# -1It 1 J) && echo “basename 
$O” NspidN5 I-vl 88 exit 1 


export USERS-”” 
USERS-“cat /proc/$1/status 22/ 
dev/null | grep Uid: | tr -s 


Tiresnacasi So? TI atie Stlg S2S 
Bis 


www.infolinux.web.id 


USERS-'“echo $USERS | tr ":? $ 
for user in $USERS 
do 

cat /etc/passwd | grep -w 
$user | cut -d: -f1 
done 


export COUNT-“echo $USERS | tr 
“Ikespacesil" Nae Ik itp IN ne — 
1 « 


test ! -z $2 &4&4 test $2 — -v && 
echo —'echo $COUNT | wc -wf 
users —- 


program ini dapat menerima dua parameter. 
Parameter pertama adalah parameter wajib 
dan parameter kedua adalah parameter 
opsional. Parameter pertama adalah pid, dan 
parameter kedua adalah verbose. Apabila 
parameter kedua dilewatkan, nama kita akan 
menampilkan informasi ekstra. 

Kemudian, kita memiliki sebuah variable 
USERS yang bernilai kosong pada saat pro- 
gram dijalankan. variabel ini akan menam- 
pung user-user yang memiliki proses yang 
dimasukkan oleh pengguna. 

Pertama-tama, kita menyaring terlebih 
dahulu Uid di file status. Kemudian, kita 
menghapus spasi, menggantikan spasi 
dengan tanda :, memisahkan berdasarkan 
tanda : tersebut dan mengambil field kedua 
sampai kelima. Setelah itu, kita mengganti 
kembali pemisah : menjadi karakter spasi di 
variabel USERS. 

Dengan menggunakan perulangan, kita 
akan mencari ke dalam /etc/passwd dan 
langsung menampilkannya. 

Setelah itu, kita menghitung jumlah user 
unik yang kita dapatkan. Untuk itu, penulis 
mencetak isi variabel USERS, mengganti spasi 
dengan karakter newline (In), mendapatkan 
nilai unik dengan program unig dan menge- 
tahui berapa baris dengan program wc -l. 

Kita akan memeriksa apabila paramater 
kedua dilewatkan. caranya, dengan bantuan 
program test, kita menguji apakah isi variabel 
kedua kosong atau berisikan nilai tertentu. 
Apabila berisikan nilai tertentu, kita akan 
memeriksa apakah nilainya sama dengan -v. 
Apabila sama, kita akan mencetak jumlah 
user unik yang telah kita dapatkan tersebut. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Berikut adalah contoh keluaran program 
apabila dua parameter dilewatkan: 
root 
root 
root 
root 
SINUSensN 5: 


Salah satu kelemahan program ini adalah 
tidak ada pemeriksaan bahwa suatu PID 
benar-benar valid atau tidak. 


Contoh 5: pchildren 

Proses di Linux memiliki hirarki yang jelas. 
Nenek moyang proses adalah proses init 
(proses dengan PID 1). Setelah itu, juga 
terdapat anak-anak proses. Kemudian, ada 
pula cucu-cucu proses. Umumnya, hubu- 
ngan orang tua dan anak adalah hubungan 
yang paling diperhatikan. 

Terdapat sebuah program yang sangat 
berguna untuk melihat hirarki proses dalam 
bentuk tree. Program tersebut adalah pstree. 
Dalam banyak kasus, pstree sangat mem- 
bantu. 


Namun, apakah Anda tertarik untuk 
mendapatkan PID anak-anak suatu proses? 
Sebagai contoh, pernahkah Anda tertarik 
untuk membunuh semua anak proses dari 
sebuah proses? Apabila Ya, mungkin Anda 
akan tertarik dengan contoh program be- 
rikut. Program berikut akan menampilkan 
PID semua anak proses dari proses tertentu. 

Berikut adalah kode dan penjelasannya: 

#!/bin/sh 


#(c) Noprianto, June 20904. 


L $# -1It 1 | && echo “basename 
$O” NepidN8 I-v1 && exit 1 


export CHILDREN-”” 


For iming /AprocNimgnepNse 
SNN 
do 
TEMP-'cat /proc/$i/status 22/ 
dev/null | grep PPid: | tr -s 
Jispaceik en IM EUees 2 
test ! -z $TEMP && test $TEMP 


Shell Script 


5 $1 4& CHILDREN-”$CHILDREN $i” 
done 


echo $CHILDREN 


test ! -z $2 8&& test $2 — -v && 
echo —“echo $CHILDREN 
children —- 


Ll owc -w 


Program ini menerima dua parameter. 
Parameter pertama adalah parameter wajib 
dan parameter kedua adalah parameter 
opsional. paramater pertama adalah PID or- 
ang tua dan parameter kedua adalah verbose. 

Kita akan memiliki variabel CHILDREN 
yang kosong ketika program dijalankan. 

Pertama-tama, kita akan mendapatkan 
semua direktori angka dan melakukan per- 
ulangan di semua direktori tersebut sambil 
membaca file status dan menyaring kata PPid: 
Parent Process ID, atau PID milik orang tua 
proses. karena kita akan mencari anak-anak 
proses, maka kita akan menyaring proses- 
proses yang orang tuanya adalah PID yang 
dilewatkan sebagai parameter pertama. 


IKLAN 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Shell Script 


Kita menghapus spasi dan mengambil 
hanya PPid proses tersebut. Kita juga me- 
meriksa apakah PPid yang didapatkan sama 
dengan parameter pertama. Apabila ya, maka 
kita akan menambahkan direktori tersebut 
sebagai isi dari variabel CHILDREN. 

Setelah itu, kita hanya perlu menam- 
pilkan isi dari variabel children. Apabila 
pengguna memberikan parameter kedua, 
maka informasi tambahan akan diberikan. 
Pertama-tama, akan diperiksa dahulu 
apakah parameter kedua kosong atau tidak. 
Apabila berisikan nilai, maka akan diperiksa 
apakah nilainya sama dengan -v. Apabila 
benar, maka jumlah kata dalam variabel 
CHILDREN akan dihitung dengan bantuan 
program wc -w. Jumlah kata yang didapat- 
kan adalah jumlah anak-anak proses. 

Berikut ini adalah contoh keluaran dari 
program ini: 

1997 1966 12 1321 1373 1492 
1439 1449 1491 1597 1607 1689 
1833 1834 1835 1836 1838 1879 
1941 2 2183 2190 2205 2234 2235 
2250 2374 2428 2429 2439 2431 
2432 27888 27891 27894 27897 
BUDI CON 2G 2/09 AYO 
2/9 ZAMAN 20219 31M 21/1193 2221/9513 
39962 31119 31111 3292 373 3918 
4 417 5 6 7 723 724 739 8 811 9 
992 

— 09 CMmldren —- 


Contoh 6: mytop 

Program top akan melihat proses-proses 
yang paling banyak memakan resource 
sistem. Program top adalah program yang 
sangat luar biasa. Kita akan membuat pro- 
gram top sederhana dengan shell script, yang 
akan menampilkan proses-proses yang pa- 
ling banyak memakan memory. 

Program ini jelas masih kalah jauh 
dibandingkan dengan program top. Pe- 
ngertian paling banyak memakan memory 
juga dilakukan secara sederhana. Berikut ini 
adalah kode dan penjelasannya: 

#!/bin/sh 


#(c) Noprianto, June 2004 
export LONGDATA-”” 


test -z $1 && COUNT-19 || 
COUNT-$1 


72  InfoLINUX 08/2004 


for i in “Is /proc | grep -e 
“LO-9J” 
do 

NAME-“cat /proc/$i/status 22/ 
dev/null | grep Name: | tr -s 
Trespaceti So (ema st3 “ir2s 


VMSIZE-'“cat /proc/$i/status 
25/dev/null | grep VmSize: | tr 
39 Sirsepacasik Ss (ena stels 5 
Ira 

DATA-” $VMSIZE : $NAME” 

test ! -z $NAME && 

LONGDATA-” $LONGDATA $DATA” 
done 


LONGDATA- echo $LONGDATA | tr 


Yrsspacesi” “Na? Ih sore sis 
LONGDATA-“echo $LONGDATA | tr 
“respace” NG mg 
COUNTER-9 
for i in $LONGDATA 
do 
let COUNTER-$COUNTER-#1 
echonse ch oi Men AN na 


L $COUNTER -eg $COUNT J && 
break 
done 


Program ini dapat menerima satu param- 
eter opsional yang akan diartikan jumlah 
proses yang akan ditampilkan. Pertama-tama, 
kita akan memeriksa apabila parameter 
pertama kosong atau memiliki nilai. Apabila 
kosong, maka variabel COUNT akan diset 
secara default menjadi 10. Apabila berisikan 
nilai, maka variabel COUNT akan diset sesuai 
nilai yang diberikan. 

Kita memiliki variabel LONGDATA yang 
akan menampung seluruh proses dan 
memory yang digunakan. 

Untuk mendapatkan memory proses, 
kita akan menyaring informasi VmSize. 
Setelah itu, kita akan membangun struktur 
sederhana berupa VmSize:Name. Kemudian, 
apabila Name memiliki nilai, kita akan 
meggabungkan struktur VmSize:Name 
tersebut ke dalam variabel LONGDATA. 

Setelah LONGDATA berisikan nilai dan 
perulangan selesai, maka kita akan me- 
nurutkan terbalik (dari besar ke kecil) dengan 
bantuan program sort (yang diberikan opsi - 
n untuk pengurutan bilangan). Setelah itu, 


www.infolinux.web.id 


untuk menghilangkan entri ganda, kita akan 
meminta bantuan program unig. 

Terakhir, kita akan melakukan perulangan 
untuk menampilkan isi dari LONGDATA 
tersebut sesuai isi variabel COUNT. Apabila 
COUNTER telah mencapai COUNT, maka 
perulangan dihentikan. Dalam menampilkan 
isi dari LONGDATA, kita menggantikan : 
dengan TAB dengan bantuan program tr. 

Salah satu kelemahan program ini yang 
paling terasa adalah lambat. Selain itu, 
masih ada nama proses yang berganda. Hal 
ini dapat dihilangkan, namun struktur 
dalam LONGDATA mungkin harus diubah. 

Berikut ini adalah contoh keluaran dari 
program ini: 

357432 java 

179748 kernel 

29364 kdeinit 

29356 kdeinit 

27908 kdeinit 

27116 suseplugger 
26869 httpd2-prefork 
26676 kdeinit 

25916 kdeinit 

25628 kdeinit 


Program mytop dapat dijalankan dengan 
bantuan program watch untuk mendapat- 
kan informasi secara perodik. 

Demikianlah perkenalan kita dengan 
informasi-informasi proses di Linux. Con- 
toh-contoh dalam artikel ini lebih berfungsi 
untuk mempelajari shell script daripada 
menghasilkan program yang digunakan 
pada lingkungan kerja produktif. 

Satu hal yang perlu diperhatikan secara 
umum adalah bahwa informasi proses 
berubah sesuai kondisi sistem. Oleh karena 
itu, kita tidak dapat mengandalkan pem- 
bacaan informasi proses di /proc dalam 
waktu yang berbeda. Pada contoh terakhir 
misalnya, mytop, kita tidak bisa mengambil 
semua informasi VmSize, diurutkan, dan 
barulah mencari nama proses sesuai VmSize. 
Takutnya, pada saat kita ingin mencari entri 
yang sesuai dengan VmSize, entri yang 
bersangkutan telah menggunakan VmSize 
yang berbeda. 

Kita bisa melihat bahwa Linux adalah 
sistem operasi luar biasa. Masih banyak yang 
bisa dikerjakan dengan membaca /proc. 
Selamat mencoba dan sukses!4 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Presentasi dengan Ina 


Melalui Acrobat Reader 


Sering kita mendengar seorang presenter, baik pengajar di universit: 
suatu seminar, beranggapan bahwa presentasi “harus” menggunak Th 


LyX 


saja yang sangat populer di masyakarat. Bahkan Lotus Freelance yang sejak dulu menjadi 


pesaing PowerPoint pun tidak begitu populer di masyarakat. 


ang jadi pertanyaan, apakah 
' presentasi di layar komputer selalu 
identik dengan PowerPoint? Tidak- 
kah ada program lain yang dapat diseban- 
dingkan atau bahkan lebih baik daripada 
PowerPoint? Di lingkungan open source 
terdapat banyak sekali paket presentasi yang 
dapat digunakan untuk menggantikan 
PowerPoint, misalnya LyX/LaTeX dengan 
Acrobat Reader, MagicPoint, StarOffice/ 
OpenOffice.org Impress, Kpresenter, dan 
lain-lain. Pemilihan tergantung pada rasa 
masing-masing. Pada artikel ini, penulis 
akan membahas bagaimana membuat 
presentasi dengan LyX. 


Apa yang membuat LyX lebih 
istimewa? 

Hampir semua software Office baik di ling- 
kungan Linux maupun Windows menye- 
diakan software untuk presentasi, seperti 
Microsoft PowerPoint (“.ppt) pada Micro- 
soft Office, StarOffice/OpenOffice.org Im- 
press (“.sxi) pada StarOffice/Open- 
Office.org, Lotus Freelance Graphics (“.pre) 
pada Lotus SmartSuite, atau KPresenter 
(“.kpr) pada KOffice. 

Salah satu kelemahan dari berkas (file) 
presentasi yang dihasilkan oleh software 
Office ini adalah ukuran berkasnya yang 
cukup bahkan sangat besar, terutama kalau 
menggunakan kombinasi teks dan banyak 
gambar, kecuali pada OpenOffice dan 
KOffice. Kedua software ini menggunakan 
format standard XML (eXtensible Markup 
Language) yang terkompres zip atau tar 
untuk memperkecil ukuran berkasnya, 


namun dekompresi berkas ini pada saat 
pembacaan dan penyimpanan data mem- 
butuhkan memory yang besar dan mungkin 
menyebabkan akses menjadi lambat. 

Ada cara lain teknik presentasi tanpa 
menggunakan semua jenis software di atas, 
yaitu dengan menggunakan Adobe Acrobat 
Reader (versi »4.0). Semua berkas PDF 
(Portable Data Format) yang didesain 
berukuran screen (layar monitor) dapat 
dipresentasikan dengan Adobe Acrobat 
Reader. Caranya: buka berkas PDF dengan 
Adobe Acrobat Reader lalu pilih menu View 
| Full Screen (Ctrl--L). Tinggal mengguna- 


H Font Tx eh 


kan mouse kiri atau kanan untuk memin- 
dahkan halaman per halaman slide. 
Seperti telah diketahui bahwa LyX 
merupakan front-end dari LaTeX, sehingga 
apa yang dapat dibuat dengan perangkat 
lunak LaTeX dapat juga dibuat dengan LyX, 
walaupun kadang-kadang harus meng- 
gunakan perintah ERT (Evil Red Text). 
Dengan kata lain, LyX mempunyai keung- 
gulan konsistensi dan pe-layout-an sendiri 
sehingga pengguna hanya mengetikkan 
materi slide. Semua hal yang berkaitan 
dengan layout dilakukan oleh LyX/LaTeX 
dengan hasil sesuai dengan makro yang 


Gambar 1. Tampilan pembuka LyX. 


www.infolinux.web.id 


InfoLINUX 08/2004 73 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Document Settings fucan ema koin eat 


LyX: ...Jexamples/prosper-contoh.Iyx 3 Tem mata 


Document Style Berkas Sunting Sisipkan Susunan Tampilan Navigasi Naskah Bantu 
Paper me IE OekKB ie kalo 
Margins Document class: | slides (prosper) jz 
Language ena 
NAN MA 22 ro 2 sccum ut sideColo.coorE Menyisipkan gambar TeX « 
Numbering Page style: default L. pada dokumen LyX 
Bibliography : 
Packages Eont & size: default (RF j | default | 
Preamble I Wayan Warmada 
Line spacing: Single IK 
Pon ee Institut fiir Mineralogie 

Separation FG Lagerstattenforschung 

GO Indent TU Clausthal, Germany 

9 Skip 

Format grafik 
# Macam format grafik 
“ grafik raster (eps, bmp, jpeg, tiff, png, gif, pnm, pbm, dll) 
Use Class Defaults Save as Document Defaults E gratk vektor (ps, eps, fig, latex, pslatex, pic, eepic, mp, mf, dxf, g 
1 
ci al 

A.H220e.d 1 224 teen. 4 Font: Largest 


Gambar 2. Document Settings Prosper pada LyX. 


digunakan. Untuk mendesain slide pre- 
sentasi, LyX menyediakan beberapa layout 
yang telah didukung oleh paket LaTeX, 
seperti misalnya PDFscreen, prosper, dan 
seminar/foilTeX. Artikel ini hanya akan 
membahas layout Prosper yang sangat 
mirip dengan hasil PowerPoint atau 
StarOffice/OpenOffice.org Impress, dan 
PDFscreen yang sangat istimewa serta 
mudah dibuat pada LyX. 


Prosper 

Prosper adalah suatu kelas LaTeX untuk 
membuat transparansi atau slide presentasi. 
Paket ini ditulis pada bagian atas dari kelas 
seminar oleh Timothy van Zandt. Tujuan- 
nya adalah untuk menyediakan suatu ling- 
kungan yang mudah dalam membuat atau 
mendesain slide, baik untuk presentasi 
dengan overhead proyektor atau dengan 
video proyektor. Slide yang dipersiapkan 
untuk suatu presentasi dengan komputer 
dan video projektor memungkinkan untuk 
mengintegrasikan efek animasi, tampilan 
pelan-pelan, dan lain-lain. 

Berkas LyX yang menggunakan klas pros- 
per, akan dikonversi ke dalam format LaTeX 
dan akhirnya oleh LaTeX akan dikompilasi 
menjadi dua format yang berbeda, yaitu: 

@ Format Adobe PostScript untuk trans- 
paransi cetak. 

@ Format Adobe PDF untuk tampilan slide 
pada komputer dengan Acrobat Reader. 


74  InfoLINUX 08/2004 


Gambar 3. Tampilan desain slide-prosper pada LyX. 


Jika berkas ini dibuat dalam bentuk PDF, 
slide prosper memberikan kemungkinan 
pada efek transisi antarslide dan tampilan 
pelan-pelan dengan beberapa efek animasi. 


Macam-macam desain Prosper 

Di antara bermacam-macam slide desain 
pada LaTeX, Prosper memiliki paling banyak 
macam desain, seperti alienglow, autumn, 
azure, blends, clean, contemporain, darkblue, 
default, frames, lignesbleues, nuancegris, dan 
troispoints. Untuk melihat bagaimana 
perbedaan tampilan desain-desain ini, Anda 
dapat melihat manual klas prosper atau pada 


. 
eriormat 


Figure 1: Diagra 


Gambar 4. Contoh tampilan PDF prosper di Acrobat Reader. 


www.infolinux.web.id 


(http://warmada.pandu. org/TextProc/lyx/ 
prosper/| atau | http://prosper.sourceforge.net) 
atau CTAN. 


Membuat slide presentasi Prosper 
dengan LyX 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum 
membuat slide dengan Prosper adalah 
memastikan apakah pada jendela Document 
Setting pilihan klas naskah (Document class) 
Prosper ditemukan. Kalau belum ditemu- 
kan, maka hal yang pertama harus dilakukan 
adalah menginstalasi paket slides (Prosper) 
pada direktori $texmf dan prosper.layout 


TR 


segitiga yang dibuat dengan gnuplot 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


pada direktori Iyx/layouts/. Prosedur insta- 
lasi paket ini sama persis dengan menginstal 
paket lain pada software LaTeX. 

Jika kedua paket ini telah terinstalasi 
dengan baik dalam sistem, maka layout 
Prosper akan muncul pada jendela dialog 
Document Setting (Document class) yang 
dapat ditampilkan melalui perintah Layout 
| Document. Pembuatan slide dapat dimulai 
dengan memilih layout slides (Prosper) pada 
Document class dan menambahkan peri- 
ntah darkblue, pdf, accumulate, slideColor, 
colorBG pada Options (lihat Gambar 2. 
Document Settings LyX). 

Materi slide dapat diisi seperti pengetikan 
naskah yang lain pada perangkat lunak LyX. 
Misalnya, berikan judul utama slide, nama 
penulis, institusi. Tiap halaman slide selalu 
dimulai dengan subklas Slide (lihat Gambar 
3. Tampilan desain slide-prosper pada LyX). 


Memanipulasi efek transisi pada 
Prosper di LyX 
Slide tanpa efek transisi biasanya akan 
membosankan peserta seminar. Bahkan, 
sering kita mendengar celetukan, “Kok tidak 
seperti PowerPoint?” Efek transisi ini akan 
sangat berpengaruh kepada penyampaian 
materi presentasi. Saat ini, efek transisi yang 
sudah didukung oleh Prosper, meliputi Split, 
Blinds, Box, Wipe, Dissolve, Glitter, dan Re- 
place. Secara default, LyX hanya mengguna- 
kan R/Replace sebagai efek transisi slide. Jika 
transisi lain yang akan digunakan maka 
perintah ERT (Evil Red Text) harus di- 
tambahkan. Perintah-perintah yang biasa 
digunakan misalnya (dalam kotak meru- 
pakan perintah ERT): 
Nbeginfslide?Itransisilfjudul 
slidel 


materi slide yang dibuat 
Nendfslide) 


Misalnya: 
Nbeginfslide:ISplit14Pengantar) 


ini contoh materi slide 
item pertama 


« ini contoh materi slide item 
kedua 


« ini contoh materi slide item 
ketiga. Tidak semua bagian 
harus di-ERT. 


Nendfslide: 


Atau kalau ingin menambahkan overlay 
sejumlah n kali, dapat dilakukan perintah 
berikut: 

Noverlaysin:4 


Nbeginifslide)(GlitterJ 
(Kesimpulan) 


ini contoh materi slide 
item pertama. Tidak semua 
bagian harus di-ERT. 


« ini contoh materi slide item 
kedua. Tidak semua 
bagian harus di-ERT. 


« ini contoh materi slide item 
ketiga. Tidak semua 
bagian harus di-ERT. 


Nendfslide: 


Salah satu contoh tampilan desain pros- 
per dapat dilihat pada Gambar 4. Contoh 
tampilan PDF Prosper di Acrobat Reader. 


PDFScreen 
Paket pdfscreen membantu mendesain 
kembali keluaran PDF dari naskah normal 
sehingga pas dapat dibaca dengan jelas pada 
layar monitor dengan menyisakan kebebasan 
untuk memformatnya pada percetakan 
konvensional. Ini dilakukan dengan men- 
definisikan kembali batas samping dan lebar/ 
tinggi halaman sehingga pas untuk layar 
monitor. Tujuan mendasar dari paket ini 
adalah untuk merubah dimensi lebar dan 
tinggi halaman sehingga menghasilkan 
dimensi ideal yang pas dengan tampilan layar. 
Untuk menjalankan paket ini, hanya 
membutuhkan paket hyperref.sty yang 
biasanya telah terinstal pada direktori $texmf. 
Namun selain itu paket ini juga memerlukan 
pdfscreen.layout yang harus ditempatkan 
pada direktory Iyx/layouts/. Paket pdfscreen 
lengkap dengan layoutnya dapat didownload 


www.infolinux.web.id 


LyX 


IKLAN 


InfoLINUX 08/2004 


75 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Document Settings Kecinbema ki Pa 


LYX: ...Jexampies/pdfscreen.iyx SI fe P3 


Berkas Sunting Sisipkan Susunan Tampilan Navigasi Naskah Bantu 
Document Style ” 
Paper Itemize EKO sKB its esoA 
Margins Document class: | slides (pdfscreen) z £ 
Language | Noverlaytoveria.. | 
Options: pan) 
Bullets & 
/Me am — 
Numberhg — pagogyle: ——|dolaut sj teoorsecion|M enyisipkan gambar TeX: 
Bibiogrephy | - - pada dokumen LyX 
Packages Eont & size: default BII 14 z 
Preamble A -a 
Line spacing: Single 3 £cot (Tt Wayan Warmada ya 
Float placement: @Asmalh hrefima...| 
Separation 
@ indent 1 Format grafik 
'O Skip 
“ Macam format grafik 
Mesalsalaaa EA aa GA 
“ grafik raster (eps, bmp, jpeg, tiff, png, gif, pnm, pbm, dil) 
“ grafik vektor (ps, eps, fig, latex, pslatex, pic, eepic, mp, mf, dxf, dil) 
# Format grafik yang dapat disisipkan pada dokumen LyX atau LaTeX | 
Use Class Defaults Save as Document Defaults f £ 
Close “xl 
252122 3 MEA, 3 Font: Sans Serif, Depth: 1 


Gambar 5. Document Settings Pdfscreen. 


dari | http://warmada. pandu.org/ TextProc/ 
Iyx/pdfscreen/| atau pada CTAN. 


Membuat slide dengan pdfscreen 
Seperti halnya Prosper, mendesain slide 
dengan paket ini dapat dilakukan dengan 
memilih klas naskah slides (pdfscreen) pada 
jendela dialog Document Setting (lihat 
Gambar 5. Document Settings Pdfscreen). 

Pengisian materi slide dapat diisi seperti 
pengetikan naskah yang lain pada perangkat 
lunak LyX. Misalnya, berikan judul slide, 
nama pengarang, dan institusi. Tiap hala- 
man slide selalu dimulai dengan subklas 
Slide (lihat Gambar 6. Tampilan desain slide- 
pdfscreen pada LyX). 

Penambahan perintah pada kolom Op- 
tions akan memberikan variasi tampilan slide 
yang dibuat. Misalnya, penambahan opsi 
panelleft atau panelright akan menyebabkan 
panel navigasi terletak pada bagian kiri atau 
kanan slide. Perintah paneltoc dipergunakan 
untuk menambah daftar isi pada panel. 


Transisi halaman pada pdfscreen 

Seperti halnya Prosper, pada pdfscreen juga 
menyediakan fasilitas efek transisi pada tiap 
halaman slide. Fasilitas ini menggunakan 
perintah Ypagedissolvef( option») pada Ac- 
robat. Macam-macam opsi dan kunci pada 
perintah ini, meliputi /Split, /Blinds, /Box, / 
Wipe, /Dissolve, /Glitter, /R(Replace). Para- 
meter tambahan yang dapat ditambahkan 


76  InfoLINUX 08/2004 


Gambar 6. Tampilan desain slide-pdfscreen pada LyX. 


pada opsi ini, meliputi /D (durasi dari efek 
transisi dalam detik), /Di (arah pergerakan 
yang hanya berlaku untuk transisi /Wipe dan 
(Glitter), /Dm (ukuran yang hanya berlaku 
untuk transisi /Split dan /Blinds), /M (gera- 
kan dari dalam atau luar slide yang hanya 
berlaku untuk transisi /Split dan /Box). 
Contoh perintah transisi pada pdfscreen 
adalah sebagai berikut: 
Npagedissolvef/S /Spit /D 2 /Dm 
/H/M 10) 


Dengan perintah ini, halaman akan 
mengalami transisi Split (/S /Split) dengan 


PA pdiscreen.pdi SI 


efek horizontal (/Dm /H) yang bergerak dari 
bagian dalam ke arah luar halaman slide (/ 
O). Rentang waktu (/D) efek transisi ini 
adalah 2 detik. 

Software LyX tidak hanya dapat diguna- 
kan sebagai alat bantu pengolahan naskah 
(document processor), namun dapat juga 
digunakan sebagai alat bantu untuk mende- 
sain slide presentasi. Saat ini, baru beberapa 
disain slide yang sudah didukung penuh 
oleh LyX. Artinya, LyX menyediakan berkas 
layout, sehingga paket LaTeX dapat digu- 
nakan dengan lebih mudah.& 

I Wayan Warmada (warmada@yahoo.com) 


2. Contoh grafik terformat TX 


C»H5OH 
My data &@ 


CHCI3 


, 
| Homepage | 
| Pe 
“alwi 
es 
| pudote | 
on | 
ena 


NHg ag) 


Gambar 1: Diagram segitiga yang dibuat dengan gnuplot 


Gambar 7. Contoh tampilan Pdfscreen di Acrobat Reader. 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


Info Harga 


10 MBPS DAN 10/100 MBPS HUBS 3COM 3CR856-95 OfficeConnect Cable/DSL Secure Gateway US$ 300 
ALLIED TELESYN AT Series CentreCOM, 10Mbps, US$ 80 3C0OM 3CR860-95 OfficeConnect Secure Router US$ 135 
12port Micro Hub (1 AUI - 1 BNC) 3C0M 3CR870-95 OfficeConnect VPN Firewall US$ 310 
ALLIED TELESYN AT-3016SL CentreCOM, 10Mbps, 16port RJ45 Hub, US$ 103 CISCO PIX-1FE- One 10/100 Mbps Ethernet Interfaces, — US$ 200 
1 AUI, 1 BNC RJ45 
ALLIED TELESYN AT-MR815T CentreCOM, 10Mbps, 8port Mini Hub US$ 43 CISCO PIX-515E-R-BUN PIX 515E Chassis, Restricted software, '— US$3495 
ALLIED TELESYN AT-MR820TR CentreCOM, 10Mbps, US$ 90 2 FE Ports 
8port Micro Hub (1 AUI 4- 1 BNC 
DLINK DE-805TP/E 5 port UTP, 10 Mbps, Stand- alone, US$ 23 SERVER-SINGLE CPU 
Unmanaged DELL Poweredge 400SC — Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, US$ 975 
DLINK DE-809TC/E 8 port UTP, 1 port BNC, 10Mbps, US$ 34 256MB DDR ECC, 80GB HDD 
Auto-sensing, Stand- alone, Unmanaged 7200rpm IDE, 48x CD, 8MB ATI VGA, 
DLINK DE-816TP/E 16 port UTP, 1 port BNC, 1 port AUI, US$ 71 1x GbE NIC, Tower Case 250W 
10Mbps, Unmanaged DELL Poweredge 400SC-S Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, US$1175 
DLINK DE-824TP/E 24 port UTP, 1 port BNC, 1 port AUI, US$ 114 256MB DDR ECC, Single Channel 
10 Mbps, Unmanaged U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 
48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 
3COM 3C509B-TP Etherlink 10Mbps ISA TP (AUI, 10Base-T) US$ 50 DELL Poweredge 700 Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, US$1099 
3COM 3C509B-TPO Etherlink 10Mbps BNC ISA TPO US$ 36 256MB DDR ECC, 40GB HDD 
(10Base-T only) 7200rpm IDE, 48x CD, 8MB ATI VGA, 
ALLIED TELESYN AT-2000TH 10Mbps UTP, 16bit, NE2000, PnP ISA,” US$ 10 1x GbE NIC, Tower Case 330w 
Half Height DELL Poweredge 700-S Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, US$1440 
DLINK DE-528CT 10Mbps BNC & UTP, PCI US$ 10 256MB DDR ECC, Single Channel 
U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 
48x CO, BMB ATIVGA Ix GE NC, 
3COM 3C2000-T 3Com Gigabit NIC 10/100/1000 US$ 65 Tower Case 330W 
Base-T for client DELL PowerEdge 750 Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, US$1799 
3COM 3C905CX-TX-M Fast EtherLink 10/100 PCI US$ 30 512MB DDR ECC, Single Channel 
3COM 3C996B-T Fast Etherlink XL PCI, Gigabit, US$ 135 U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 
Server Adapter 24x CD, 8MB ATI VGA, 2x GbE NIC, 
3COM 3CR990-TX-97 EtherLink 10/100 PCI NIC 168Bit US$ 108 Tower Case 250W 
Encryption with 3XP processor, 3DES EXTRON NetCluster 3500RA1 Pentium4 2.8 GHz, FSB 800 HT, US$1299 
ALLIED TELESYN AT-2500TX -TX/ACPI 10/100Mbps, UTP, 32bit PCI, WOL, ACPI US$ 12 L2 Cache 512Kb, 256MB DDR 
DLINK DFE-530TX 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, — US$ 11 ECC PC-3200, 80GB HDD 7200rpm 
32-bit PCI-bus 2.2 (Bus Master) PnP, SATA HotSwap, 24x CD, 8MB ATI VGA, 
LINKSYS LNE100TX EtherFast 10/100Mbps, UTP, 32-bit PCI, US$ 12 1x Intel NIC, 2x Intel GbE NIC, 
Autosensing, WOL 2x HotSwap Drive Cage, 1U Rackmount 
LINKSYS USB200M EtherFast 10/100 USB NIC US$ 36 Case 300w 
SMC 1244TX V.2 EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, US$ 9 EXTRON NetSystem 35001 — Pentium4 2.8 GHz, FSB 800 HT, US$ 799 
autosensing, 32-bit PCI, full duplex, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR 
(boot ROM optional) ECC PC-3200, 80GB HDD 7200rpm IDE, 
SMC 1255TX EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, US$ 12 52x CD, 8MB ATI VGA, 1x Intel NIC, 
autosensing, 32-bit PCI, full duplex, 1x Intel GbE NIC, Tower Case 350W, 
Wake On Lan, PXE/RPL support, ACPI , Server Management 
DMI & WfM 2.0 compliant, EXTRON NetSystem 3500TA — Pentium4 2.8 GHz, FSB 800 HT, US$ 850 
(boot ROM optional) L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC 
SMC 1255TX-PF EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, US$ 18.5 PC-3200, 120GB HDD 7200rpm SATA, 
autosensing, 32-bit PCI, full duplex, 52x CD, 8MB ATI VGA, 1x Intel NIC, 
Wake On Lan, personal firewall & 1x Intel GbE NIC, Tower Case 350W, 
packet analyzer , PXE/RPL support, Server Management 
ACPI, DMI & WfM 2.0 compliant, EXTRON NetSystem 3500TS  Pentium4 2.8 GHz, FSB 800 HT, US$ 950 
(Boot ROM optional) L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC 
PC-3200, Single Channel U320 SCSI, 
3668 HDD 10K SCSI, 52x CO, BMB 
3C0OM 3016772 OfficeConnect Web Site Filter for US$ 200 ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE NIC, 
Internet Firewalls Tower Case 350W, Server Management 
3COM 3CR16110-95 SuperStack 3 Firewall US$2675 EXTRON NetSystem 3500TS  Pentium4 3.0 GHz, FSB 800 HT, US$ 999 


78 INFOLINUX 08/2004 


www.infolinux.web.id 


L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC 
PC-3200 Dual Channel, Single Channel 
U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 52x CD, 
8MB ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE NIC, 
Tower Case 350W, Server Management 


HP 


Netserver TC2120 


Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, 
256MB DDR ECC, Single Channel U160 
SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CDRW, 
4MB ATI VGA, 1x GbE NIC, Tower Case 
250W, Monitor 15” 


US$1275 


HP 


Proliant ML310 


Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, 
256MB DDR ECC, Single Channel U160 
SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB 
ATI VGA, 1x GbE NIC, Tower Case 300w 


US$1150 


HP 


Proliant ML310-RW 


Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, 

256MB DDR ECC, Single Channel U160 
SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CDRW, 
8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, Tower Case 300w 


US$1250 


IBM 


xSeries 205 1ST 


Pentium4 3.0 GHz, L2 Cache 512Kb, US$1480 
256MB DDR ECC, Single Channel U160 

SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 

48x CDRW, 4MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 

Server Case 340W 


IBM 


xSeries 205 IKS 


Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512kb, 
256MB DDR ECC, Single Channel U160 
SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 
48x CDRW, 4MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 
Server Case 340W 


US$1299 


IBM 


xSeries 306 83X 


Pentium4 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 
256MB DDR ECC, Single Channel U320 
SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 24x CD, 

ATI Radeon 7000 SDRAM PCI, 2x GbE NIC, 
1U Rackmount Case 200W 


US$ 1949 


SERVER-DUAL CPU 


DELL 


Poweredge 1600SC Xeon 2.4 GHz, L2 Cache 512kb, 


US$1926 
512MB DDR Reg ECC, Single Channel 

U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI 

Hot Swap, 48x CD, 8MB ATI VGA, 

1x GbE NIC, 5x HotSwap Drive Cage, 

Tower Case 450W redundant 1--1 


DELL 


Poweredge 1750 


Xeon 2.4 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$2376 
DDR ECC Reg, 36GB HDD 10K SCSI 

Hot Swap, Dual Channel U320 SCSI, 

24x CD, 8MB ATI Rage VGA, 2x GbE NIC, 

3x HotSwap Drive Cage, Rackmount 1U 

Case 320W redundant 1--1 


DELL 


Poweredge 2650 


Xeon 2.4 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$2805 
DDR Reg ECC, Dual Channel U320 SCSI, 

36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 

8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 6x HotSwap 

Drive Cage, Tower Case 730W redundant 1--1 


EXTRON 


NetSystem 5600TA 


Xeon 2.4 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$1175 
DDR Reg ECC, 120GB HDD 7200rpm 

SATA, 52x CD, 8MB ATI VGA, 1x Intel NIC, 

2x Intel GbE NIC, Tower Case 425W 


EXTRON 


NetSystem 5700TX 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$1650 
DDR Reg ECC, Dual Channel U320 SCSI, 

36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 52x CD, 

8MB ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE NIC, 

5x HotSwap Drive Cage, Tower Case 425W 


EXTRON 


NetSystem 5700TX 


Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB US$1800 
DDR Reg ECC, Dual Channel U320 SCSI, 
36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 52x CD, 
8MB ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE 


NIC, 5x HotSwap Drive Cage, 
Tower Case 425W 


HP 


Proliant DL380- 
G3 280 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB US$2999 
DDR ECC Reg, 36GB HDD 10K SCSI Hot 

Swap, Dual Channel U320 SCSI, 24x CD, 

8MB ATI Rage VGA, 1x GbE NIC, 4/6x 

HotSwap Drive Cage, Rackmount 2U 

Case 400w 


HP 


Proliant ML150 240 


Xeon 2.4 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB US$1350 
DDR ECC, Dual Channel U320 SCSI, 36GB 

HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 

1x GbE NIC, Tower Case 450w 


HP 


Proliant ML150 280 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB  US$1485 
DDR ECC, Dual Channel U320 SCSI, 36GB 

HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 

1x GbE NIC, Tower Case 450w 


HP 


Proliant ML330 G3 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB  US$1450 
DDR ECC, Single Channel U320 SCSI, 

36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB 

ATI VGA, 1x GbE NIC, Tower Case 500w 


HP 


Proliant ML350- 
G3 280 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 
256MB DDR Reg ECC, Dual Channel 
U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 
1x GbE NIC, 5x HotSwap Drive Cage, 
Tower Case 500W 


US$1699 


HP 


Proliant ML350- 
G3 306 


Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 
256MB DDR Reg ECC, Dual Channel 
U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 
1x GbE NIC, 5x HotSwap Drive Cage, 
Tower Case 500W 


US$1799 


HP 


Proliant ML370- 
G3 306 


Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB 
DDR Reg ECC, Dual Channel U160 SCSI, 
48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 6x 
HotSwap Drive Cage, Tower Case 500W 


US$2399 


HP 


Proliant ML370R- 
G3 280 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$3035 
DDR ECC Reg, 36GB HDD 10K SCSI 

Hot Swap, Dual Channel U320 SCSI, 

52x CD, 8MB ATI Rage VGA, 1x GbE NIC, 

4/6x HotSwap Drive Cage, Rackmount 

5U Case 500W 


HP 


Proliant ML530-G2 


Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB 
DDR Reg ECC, Dual Channel U160 SCSI, 
40x CD, 8MB ATI VGA, 1x NIC, 12x 
HotSwap Drive Cage, Tower Case 600W 


US$4150 


IBM 


xSeries 225 5AX 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$2259 
DDR Reg ECC, Dual Channel U320 SCSI, 

36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 

8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 6x HotSwap 

Drive Cage, Tower Case 425W 


IBM 


XSeries 235 8AX 


Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 
512MB DDR ECC, Dual Channel U320 
SCSI, 3x 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 
48x CD, 8MB VGA, 1x GbE NIC, 6x 
HotSwap Drive Cage, Tower Case 560W 
redundant 1--1 


US$4300 


IBM 


xSeries 345 061X 


Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB  US$3035 
DDR ECC, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 

Dual Channel U320 SCSI, 24x CD, 8MB 

ATI Rage VGA, 2x GbE NIC, Rackmount 2U 

Case 350w 


IBM 


xSeries 345 071X 


Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB US$3245 
DDR ECC, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 

Dual Channel U320 SCSI, 24x CD, 8MB 

ATI Rage VGA, 2x GbE NIC, Rackmount 2U 

Case 320W redundant 1-1 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 08/2004 79 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Teka-Teki Linux 


Teka-Teki Linux 


MENDATAR 


- . Berniat mendapatkan Web Camera 300k 
inteSral pixel dari Integral? Kami menyediakan 5 buah 
(TTS Web Camera untuk 5 orang pemenang. 


Caranya: 

Setelah TTS dilengkapi, susunlah huruf-huruf dari kotak-kotak yang berwarna biru 
di atas menjadi nama salah seorang tokoh Linux. Kemudian kirimkan jawaban Anda 
(hanya berupa susunan huruf dari kotak-kotak yang berwarna biru) melalui 
kartu pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No.11, Jakarta 10430. Jangan lupa 
sertakan kupon Kuis InfoLINUX yang tercantum di halaman ini. Kartu pos Anda 
kami terima paling lambat tanggal 1 September 2004 (cap pos). Kartu pos akan 
diundi dan nama pemenang kami umumkan di InfoLINUX No. 10/2004. 


08/2004 


80 INFOLINUX 08/2004 www.infolinux.web.id 


il 


Perintah di shell untuk menampil- 
kan proses-proses yang sedang 
aktif. 

Nama logo Linux yang berupa 
penguin. 

Player MP3 yang sangat mirip 
dengan winamp di Windows. 
Sistem operasi yang terkenal den- 
gan konsep open source-nya. 

Tool konfigurasi ampuh pada dis- 
tro SuSE. 


. Perintah di shell untuk membuat 


soft-link. 


. Perintah untuk menampilkan X 


Window dari shell Linux. 


. GNUs Not Unix. 
.Nama direktori tempat file-file 


konfigurasi di Linux. 


MENURUN 


— 
S 


Nama server yang berguna untuk 
mempercepat akses Internet cli- 
ent. 

Red Hat Package Manager. 
Domain Name Server. 

Player untuk menonton film di 
Linux selain Mplayer. 

X Font Server. 

Perintah untuk memindahkan file 
atau direktori di shell. 

Linux Loader. 


. Salah satu Web Server gratis dan 


open source. 


.Salah satu software untuk me- 


nampilkan siaran TV dari TV 
Tuner. 


. Distro Linux dengan logo bunglon 


hijau. 


. Lisensi dari kebanyakan software 


di Linux. 


. Kompiler bahasa C melalui shell di 


Linux. 


) D7: A 
InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Effendy Kho 
Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin, Wisnu A. Prastyanto 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4632-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4632-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


82 INFOLINUX 08/2004 


Dapatkan Edisi 09/2004 


BERWAWANCARA DENGAN 
ORANG-ORANG DI SEKITAR 
DUNIA LINUX 


CUPS? 
Pernah dengar tentang CUPS? Apa sih sebenarnya CUPS ini? Ada- 
kah hubungannya dengan kepolisian? Kita akan bahas tentang 
CUPS ini lebih detail dan mendalam di edisi depan. 


ADU: TEXT EDITOR 


Emacs, Vi, PICO, dan lainnya akan diadu di edisi mendatang untuk 
memperlihatkan manakah penyandang text editor yang terbaik. 


MANDRAKELINUX 10.0 DALAM TEST 


Distro yang terkenal dengan kemudahannya itu akan diulas menge- 
nai kelebihan dan kekurangannya di edisi mendatang. 


Tema pembahasan tidak mengikat, dapat disesuaikan dengan aktualitas dan kepuasan pembaca. 


www.infolinux.web.id 


